
Buku Guru SO/MI 
Kelas V 



































Hak Cipta © 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Disklaimer: Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini 
merupakan “dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan 
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada 
penulis dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas buku ini. 

Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Benda-Benda di Sekitar Kita : buku guru / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.- Edisi Revisi 
Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 
viii, 272 hlm.: ilus.; 29,7 cm. (Tema; 9) 

TematikTerpadu Kurikulum 2013 

UntukSD/MI KelasV 

ISBN 978-602-427-238-1 


I. TematikTerpadu - Studi dan Pengajaran 

II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

I.Judul 


372.1 


Penulis :AriSubekti. 

Penelaah : Ana Ratnawulan, Daru Wahyuni, Rahmat, Suharji, Bambang Prihadi, Erlindra Yetti, 

Liliana Muliastuti, Widia Pekerti. 

Pe-rewew : Aminah 

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Cetakan ke-2,2017 (edisi revisi) 

Cetakan Ke-1,2014 (ISBN 978-602-282-172-4) 
Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 12 pt. 



Kata Pengantar 


Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam 
ranah pengetahuan,keterampilan,dansikapsecara utuh. Proses pencapaiannya 
dilaksanakan dengan memadukan ketiga ranah tersebut melalui pendekatan 
pembelajaran tematik terpadu. 

Untuk mendukung ketercapaian tujuan kurikulum, maka diperlukan buku 
tematik berbasis aktivitas yang mendorong peserta didik untuk mencapai 
standaryang telah ditentukan. 

Buku tematik terpadu ini menjabarkan proses pembelajaran yang akan 
membantu siswa mencapai setiap kompetensi yang diharapkan melalui 
pembelajaran aktif, kreatif, menantang, dan bermakna serta mendorong 
mereka untuk berpikir kritis berlandaskan kepada nilai-nilai luhur. 

Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya 
serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat 
mengembangkan dan memperkaya pengalaman belajar siswa dengan daya 
kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang relevan dan disesuaikan 
dengan potensi siswa di sekolah masing-masing. 

Buku ini adalah merupakan penyempurnaan dari edisi terdahulu. Buku 
ini bersifat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di 
masa mendatang. Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan 
sumbang saran, kritikan, dan masukan yang membangun untuk perbaikan dan 
penyempurnaan pada edisi berikutnya. 

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari semua pihak dalam 
penyempurnaan buku ini. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik bagi 
kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia 
yang lebih berkualitas. 


Penulis 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita iii 


Tentang Buku Guru 


Buku ini disusun agar guru mendapat gambaran yang jelas dan rinci dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun buku ini berisi sebagai berikut. 

1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema 
yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari 
berbagai mata pelajaran. 

2. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan 
pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 

3. Pengalaman belajaryang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku 
positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat 
tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi 
reflektif. 

4. Berbagai teknik penilaian peserta didik. 

5. lnformasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 

6. Kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan 
kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar 
peserta didik di rumah. 

7. Petunjuk penggunaan buku peserta didik. 

Kegiatan pembelajarandibuku inididesain untukmengembangkan kompetensi 

(sikap, pengetahuan, dan keterampilan) peserta didik melalui aktivitas yang 

bervariasi sebagai berikut. 

a. Membuka pelajaran yang menarik perhatian peserta didik seperti 
membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, permainan, demonstrasi, 
memberikan masalah, dan sebagainya. 

b. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga peserta didik dapat 
mengorganisasi informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, 
dirasakan, dan dikerjakan). 

c. Memantik pengetahuan peserta didik yang diperoleh sebelumnya agar 
peserta didik bisa mengaitkan pengetahuan terdahulu dan yang akan 
dipelajari. 

d. Pemberian tugas yang bertahap guna membantu peserta didik memahami 
konsep. 

e. Penugasan yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. 

f. Pemberian kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah 
dipelajari. 

g. Pemberian umpan balikyang akan menguatkan pemahaman peserta didik. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 


Bagaimana Menggunakan Buku Guru 


Buku Panduan Guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk penggunaan 
buku peserta didikdan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. 

Mengingat pentingnya buku ini, disarankan memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut. 

1. Bacalah halaman demi halaman dengan teliti. 

2. Pahamilah setiap Kompetensi Dasar dan Indikator yang dikaitkan dengan 
tema. 

3. Upayakan untuk mencakup Kompetensi Inti Kl-1 dan Kl-2 dalam semua 
kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan melakukan penguatan untuk 
mendukung pembentukan sikap, pengetahuan, dan perilaku positih 

4. Dukunglah ketercapaian Kompetensi Inti Kl-1 dan Kl-2 dengan kegiatan 
pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah. 

5. Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku 
peserta didik sesuai dengan halaman yang dimaksud. 

6. Kembangkan ide-idekreatifdalam memilih metodepembelajaran.Temukan 
juga kegiatan alternatif apabila kondisi yang terjadi kurang sesuai dengan 
perencanaan (misalnya, peserta didik tidak bisa mengamati tanaman di 
luar kelas pada saat hujan). 

7. Beragam strategi pembelajaran yang akan dikembangkan (misalnya 
peserta didik bermain peran, mengamati, bertanya, bercerita, bernyanyi, 
dan menggambar), selain melibatkan peserta didik secara langsung, 
diharapkan melibatkan warga sekolah dan lingkungan sekolah. 

8. Guru diharapkan mengembangkan: 

a. metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif,dan menyenangkan (PAKEM), 

b. keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan berpikir 
tingkat tinggi, 

c. keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, dan 

d. keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas. 

9. Gunakanlah media atau sumber belajar alternatif yang tersedia di 
lingkungan sekolah. 

10. Pada semester 2 terdapat 4 tema. Setiap tema terdiri atas 3 subtema. 
Masing-masing subtema diuraikan menjadi 6 pembelajaran. Setiap 
pembelajaran diharapkan selesai dalam 1 hari. 

n. Tigasubtemayangadadirencanakan selesaidalamjangkawaktu 3 minggu. 
12. Aktivitas minggu ke-4 adalah kegiatan Aku Cinta Membaca. Tujuan 
kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa 
dan menanamkan rasa cinta membaca. 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita v 


13. Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada struktur kurikulum. Meskipun 
demikian,alokasi waktu menurutmata pelajaran hanyalah petunjukumum. 
Guru diharapkan menentukan sendiri alokasi waktu berdasarkan situasi 
dan kondisi di sekolah dan pendekatan tematik-terpadu. 

14. Buku peserta didik dilengkapi dengan bahan-bahan latihan yang sejalan 
dengan pencapaian kompetensi. 

15. Hasil karya peserta didik dan bukti penilaiannya dapat dimasukkan ke 
dalam portofolio peserta didik. 

16. Sebagai upaya perbaikan diri, buatlah catatan refleksi setelah satu 
subtema selesai. Misalnya faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran 
berlangsung dengan baik, kendala-kendala yang dihadapi, dan ide-ide 
kreatif untuk pengembangan lebih lanjut. 

17. Libatkan semua peserta didik tanpa kecuali dan yakini bahwa setiap 
peserta didik cerdas dalam keunikan masing-masing. Dengan demikian, 
pemahaman tentang kecerdasan majemuk, gaya belajar peserta didik 
serta beragam faktor penyebab efektivitas dan kesulitan belajar peserta 
didik, sangat dibutuhkan. 

18. Demi pencapaian tujuan pembelajaran, diperlukan komitmen guru untuk 
mendidik sepenuh hati (antusias, kreatif, penuh cinta, dan kesabaran). 


Kerja Sama dengan Orang Tua 

Secara khusus, di setiap awal sub tema Buku Peserta didik terdapat lembar 
untuk orang tua yang berjudul 'Kerjasama dengan Orang tua'. Halaman ini 
berisi materi yang akan dipelajari, aktivitas belajar yang dilakukan anak 
bersama orang tua di rumah, serta saran agar anak dan orang tua bisa 
belajar dari lingkungan. Orang tua diharapkan berdiskusi dan terlibat dengan 
aktivitas belajar anak. Saran-saran untuk kegiatan bersama antara peserta 
didik dan orang tua dicantumkan juga pada akhir setiap pembelajaran. Guru 
diharapkan membangun komunikasi dengan orang tua sehubungan dengan 
kegiatan pembelajaran yang akan melibatkan orang tua dan peserta didik di 
rumah. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 


Kompetensi Inti Kelas V 


Kompetensi Inti 

1. 

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 

2. 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
tetangga, dan negara. 

3. 

Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, 
dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya 
di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. 

Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, 
kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan 
perilaku anaksesuai dengan tahap perkembangannya. 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita vil 









Oiun^uh duni P&ndidihun.id 


Daftar Isi 


Kata Pengantar iii 

Tentang Buku Panduan Guru iv 

Bagaimana Menggunakan Buku Guru v 

Kompetensi Inti Kelas V vii 

Daftarlsi viii 


Tema 9 

Benda-Benda di' Sekitar Ki'ta 

Subtema 1 


Benda Tunggal dan Campuran 1 

Subtema 2 

Benda dalam Kegiatan Ekonomi 74 

Subtema 3 

Manusia dan Benda di Lingkungannya 152 

Subtema 4 

Kegiatan Berbasis Literasi 237 

Profil Penulis 262 

Profil Penelaah 263 

Profil Editor 271 

Profil llustrator 272 


Viii' Buku Guru SD/Ml Kelas V 















Subtema 1 

Benda Tunggal dan Campuran 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


_ IPA _ 

3.9 Mengelompokkan 
materi dalam kehidupan 
sehari-hari berdasarkan 
komponen penyusunnya 
(zat tunggal dan 
campuran). 

4.9 Melaporkan hasil 
pengamatan sifat-sifat 
campuran dan komponen 
penyusunnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 


_ SBdP _ 

3.2 Memahami tangga nada. 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nada dengan iringan 
musik. 


IPS 


3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi, serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi, serta 
transportasi. 


PPKn 


1.4 


2.4 


3.4 


4.4 


Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 
Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 



Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 

4.3 Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 



Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


1 



















Subtema 1 

Benda Tunggal dan Campuran 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


1. Mengamati iklan media cetak. 

2. Mengamati berbagai gambar benda termasuk 
zat tunggal. 

3. MenidentiJikasi benda-benda di lingkungan 
sekitaryang termasuk zat tunggal. 

4. Membaca teks mengenai zat tunggal dan zat 
campuran. 


KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN 


Sikap 

• Percaya diri dan Bekerja sama. 
Pengetahuan 

• Iklan serta zat tunggal dan zat campuran. 
Keterampilan 

• Mengomunikasikan, menuliskan hasil 
identilikasi. 


1. Mengidentilikasikan unsur-unsur iklan. 

2. Mengidentilikasikan zat penyusun suatu 
benda. 

3. Menyimpulkan perbedaan zat tunggal dan zat 
campuran. 

4. Menyanyikan lagu untuk mengetahui jenis 
tangga nada. 


Sikap 

• Percaya diri, bekerja sama, dan 
bertanggung jawab. 

Pengetahuan 

• Unsur-unsur iklan, zat tunggal dan zat 
campuran, jenis tangga nada. 

Keterampilan 

• Bernyanyi. mengomunikasikan, menuliskan 
hasil identiJikasi. 


1. Mengamati peta Indonesia dan peta provinsi 
Jawa Tengah. 

2. Berdiskusi tentang perilaku yang 
mencerminkan dan tidak mencerminkan sikap 
persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. 

3. Mengamati gambar iklan dan menceritaka isi 
iklan. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu, Percaya diri, kerja sama, 
dan bertanggung jawab 

Pengetahuan 

• Karakteristik geogralis Indonesia, sikap 
persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, 
isi Iklan. 

Keterampilan 

• Berdiskusi, mengomunikasikan, menuliskan 


1. Mengamati gambar kenampakan alam. 

2. Mendiskusikan kenampakan alam wilayah 
daratan dan perairan. 

3. Membaca teks tentang adaptasi masyarakat 
terhadap alam sekitar. 

4. Mengamati iklan. 

5. Mengidentilikasikan manJaat hidup rukun. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 

Pengetahuan 

• Karakteristik geogralis Indonesia, iklan, 
manJaat hidup rukun. 

Keterampilan 

• Membaca, mengomunikasikan, 
mengidentilikasikan. 


1. Mengamati iklan. 

2. Mengungkapkan pendapat mengenai 
kelengkapan unsur-unsur iklan pada sebuah 
iklan. 

3. Melakukan percobaan mencampur beberapa 
benda. 

4. Menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis. 


Sikap 

• Santun dan percaya diri 
Pengetahuan 

• Iklan, benda campuran, tangga nada lagu 
Keterampilan 

• Mengomunikasikan, mengidentiJikasi, 
bernyanyi. 


1. Mengamati gambar keragaman pakaian adat. 

2. Mengidentilikasikan wujud perilaku hidup 
rukun dalam masyarakat. 

3. Memainkan alat musik untuk mengiringi lagu. 


Sikap 

• Percaya diri dan bekerja sama. 
Pengetahuan 

• Perilaku hidup rukun, isi Iklan, tangga 
nada lagu. 

Keterampilan 

• Mengungkapkan pendapat, 
mengidentiiikasikan, bernyanyi. 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 

















Pemetaan Kompetensi Dasar 




Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 












Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat 
menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata 
asing dalam iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat 
mengomunikasikan isi iklan, pengertian iklan, dan arti kata-kata dalam 
iklan dengan percaya diri. 

3. Dengan kegiatan mengamati berbagai gambar benda termasuk dalam 
zat tunggal, siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal dan 
mengidentifikasi contoh benda termasukzat tunggal di lingkungan sekitar 
dengan benar. 

4. Dengan kegiatan membaca teks mengenai zat tunggal dan campuran, 
siswa dapat menuliskan pengertian zat campuran dan menuliskan contoh 
benda termasukzat campuran di lingkungan sekitar dengan benar. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Alat tulis (misalnya, pensil dan pulpen), Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBl), dan teks bacaan dari berbagai sumber mengenai zat tunggal dan 
campuran. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Guru meminta salah satu siswa untuk membacakan tulisan dalam balon 
kalimat dengan suara nyaring. 

• Kemudian, Guru membacakan narasi pada buku siswa. 

• Guru mengondisikan siswa secara klasikal, lalu mengajukan pertanyaan: 

1. Apakah kamu pernah membaca iklan? 

2. Iklan apa yang pernah kamu baca? 

3. Di mana kamu membaca iklan tersebut? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 

Catatan: 

Kegiatan inidimaksudkan sebagai pra-testdan merangsang keingintahu- 
an siswa mengenai iklan. Dengan demikian, kegiatan awal pembelajaran 
ini dilakukan secara menarik dan interaktif. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi 
mengenai iklan dalam media cetak. 

- Siswa memiliki pengetahuan dasar mengenai iklan. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 




Ayo Mengamatr 


P 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengamati gambar iklan pada buku 
siswa. 

Catatan: 

Pada kegiatan mengamati, guru mensti- 
mulus siswa agar cermat dalam meng- 
amati gambar iklan. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa 
melalui pertanyaan: Apa isi iklan tersebut? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya mengenai isi iklan secara 
lisan. 

• Siswa membaca narasi pada buku siswa. 

• Siswa diminta menjawab pertanyaan dalam 
kotakyang telah disediakan. 

• Siswa dapat mencari arti kata-kata 
asing dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia(KBBl) 



Alternatif jawaban 

1. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada 
khalayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan 
barang atau jasa yang ditawarkan. 

2. Kapasitas berarti daya tampung. 

3. Program berarti cara kerja. 

4. Berikut kata asing yang dapat ditemui siswa. 

a. kapasitas 

b. bed cover 

c. program 

d. tabung 

e. stainless steel 


• Guru mengajak siswa melakukan diskusi klasikal untuk membahas hasil 
jawaban siswa. 

• Siswa mengungkapkan secara lisanmengenai pengertian iklan serta kata 
asing yang ditemukan dalam iklan. 

• Guru menanggapi jawaban siswa sekaligus memberikan penegasan terkait 
jawaban siswa dan materi iklan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 5 












I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui isi iklan dalam media cetakdan dapat 
menjelaskannya secara percaya diri. 

- Siswa mengetahui pengertian iklan dalam media cetak. 

- Siswa dapat menjelaskan pengertian iklan. 

- Siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan kata asing dalam iklan 
beserta artinya. 


• Siswa mengamati gambar sambil mendengarkan guru membacakan 
narasi pada buku siswa. 


• Kemudian, Guru mengajukan pertanyaan 
seperti tertulis pada buku, yaitu "Apakah 
yang dimaksud benda zat tunggal?" dan 
"Apa saja benda-benda di lingkungan kita 
yang termasuk benda zat tunggal?" 


Siswa menjawab pertanyaan yang disampai- 
kan guru dengan percaya diri. 


Ayo Mengamati' 


O 


Siswa diajak mengamati gambar benda- 
benda yang terdapat pada buku siswa. 


• Guru memberi stimulus kepada siswa 
melalui pertanyaan: Apa saja gambar yang 
terdapat dalam buku? 


icrkiwga UM uIda mmiapdttdn metm njn b« tewMi inno iliinQinfc<pt 

Laai liikA %atar unlti* mrnggunokna mmiB ari tOTin«n 



ntmĕn oici I^Bnidiiiii. An nimiowAiuin d rtri^m liu ^igo mmgA, Idung 
meMiciiOdtaganMr. «rlMi «omo tlop. nHiM cucl ptw cHlrtankai. 


icirh«i brbr»a|io «oal. pmooian «elnai. Ibu mmgiiuorkanoir mriot» «rlang 
yong unedio podo bogdn hrWliing mnM h>r long kriuor uidrii botMdi 
wmo- lang brium IrTcanpur «drii opo (aoi bming. hrbcMnre, am long 
liriuoriliincriangiTi«noicuptiJalibming>igi.Ak itueudaA U i L iyurdcngan 
drlrrlm <te Miw dan potaoin 


A» «ongMion incanipwolriidgdpun mmotuk dnlrin at lunggol. Apokrii 
long dmOkMid bmdD «ol lunggoP Ada «0|a h~niti ti~ri 1 n di Nnglimg»i kdo 
long irnnnMd b*Bdo col kaiggidt 





Gu« GarMn 



Catatan: C 

Pada kegiatan mengamati, guru menstimulus siswa agar cermat dan 
kritis dalam mengamati gambar benda termasuk dalam zat tunggal. 

• Selanjutnya, Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada pada 
buku siswa. 

• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling kelas memandu 
siswa yang mengalami kesulitan. 


Alternatif jawaban 

1. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi. 

2. Contoh benda di sekitar yang termasuk zat tunggal yaitu kapur tulis, 
logam besi, dan kawat tembaga. 


• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengemukakan 
jawabannya di depan kelas. 


(« 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 









• Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan pengertian zat 

tunggal berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Guru juga 
memberikan penegasan terkait materi zat tunggal. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai zat tunggal. 

- Siswa mampu mengidentifikasi zat tunggal dalam kehidupan sehari- 
hari. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan percaya 
diri. 


Ayo Membaca 



• Secara mandiri siswa diminta untuk membaca teks bacaan mengenai zat 
tunggal dan campuran. 


Alternatif Kegiatan Membaca: 

1. AItematif 1 


Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu 
selama 3-5 menit kepada siswa untuk 
membaca dan memahami isi bacaan. 

2. AItematif 2 

Guru menunjuk satu siswa untuk 
membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk 
memperhatikan artikulasi saat membaca. 
Siswa lain diminta untuk menyimak. 



«kan ( 

K ith nmggoi 

2M tunggaa merupakan lot tono tmm aan mat0i «)E>>iv Ci«>M*t 
t ui>a B i n iii u iii t dt<an>Ml1ufiooalaJflMHMf.BBraf>k g ><i \«lif in«)t)t 


B. CanwtiraA 
camouM ode 

limogd. Can>o 


3. AItematif 3 

Guru meminta beberapa siswa 
untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan 

bersambung oleh seluruh siswa. Siswa lain diminta untuk menyimak. 



• Kemudian, Guru menjelaskan kepada siswa mengenai pengertian zat 
tunggal dan zat campuran. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan: 
Apa saja contoh zat tunggal dan campuran? 

• Siswa mengemukakan pendapatnya mengenai berbagai contoh zat tunggal 
dan campuran dengan percaya diri. 

• Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


7 



















Altematif jawaban 

1. Zat campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis materi atau 
zat tunggal. 

2. Contoh benda di sekitar yang termasuk zat campuran, yaitu minuman 
susu, campuran air dan pewarna, campuran air dan teh, campuran air 
dan kapur, campuran air dan minyak. 


• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk 

mengemukakan jawabannya di depan kelas. 

• Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan pengertian campuran 

berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai zat tunggal dan 
campuran. 

- Siswa memiliki pemahaman mendalam mengenai pengertian zat 
tunggal dan campuran. 

- Siswa mampu mengidentifikasi zat campuran dalam kehidupan sehari- 
hari. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis. 

- Siswa mampu mengemukakan pendapatnya secara lisan dengan 
percaya diri. 



• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: 
Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? 
Apakah benda di sekitarmu baik benda zat 
tunggal maupun benda zat campuran pernah 
kamu lihat dalam sebuah iklan? Apakah 
benda yang diiklankan itu? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk 
mengemukakan pendapatnya berdasarkan 
pemahaman yang sudah didapatkannya 
selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis 
jawaban masing-masing siswa untuk mengetahui 
sejauh mana tingkat pemahaman siswa 
mengenai pembelajaran yang dilakukan. 





I, Apotort Tong damliMal Mnton MtM iBitan bcMkM. 


7. Apg «nnt wi aadl w*jtawinonB H ii n iiii> J b Hbh bi ro« n pian> 




Buku Guru SD/Ml Kelas V 













• Siswa bersama orang tua mengamati iklan pada buku siswa. 

• Siswa mendiskusikan pertanyaan pada buku siswa bersama dengan orang 
tua siswa. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi pada selembar kertas. 

• Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan guru dan teman-teman. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mendiskusikan mengenai 
iklan bersama dengan orang tuanya. 

- Siswa mampu mengetahui isi iklan dalam 
media cetak. 

- Siswa mampu menyampaikan kembali 
hasil diskusi bersama dengan orang tua 
dengan percaya diri. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang 
tuanya. 



Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


9 










Penilaian 

Rubrik Mengamati (Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Iklan dalam 
media cetak. 

■ Menyebutkan 
isi iklan dalam 
media cetak 
dengan tepat 
dan rinci. 

■ Menyebutkan 
pengertian iklan 
dengan tepat 
dan rinci. 

■ Menyebutkan 
pengertian 
kata asing yang 
ditemukan dalam 
iklan dengan 
tepat dan rinci. 

• Menyebutkan 
isi iklan dalam 
media cetak 
dengan tepat. 

• Menyebutkan 
pengertian iklan 
dengan tepat. 

• Menyebutkan 
pengertian 
kata asing yang 
ditemukan dalam 
iklan dengan 
tepat. 

■ Menyebutkan 
isi iklan dalam 
media cetak 
dengan kurang 
tepat. 

■ Menyebutkan 
pengertian iklan 
dengan kurang 
tepat. 

■ Menyebutkan 
pengertian 
kata asing yang 
ditemukan dalam 
iklan dengan 
kurang tepat. 

■ Belum dapat 
menyebutkan 
isi iklan dalam 
media cetak 
dengan tepat. 

■ Belum dapat 
menyebutkan 
pengertian iklan 
dengan tepat. 

■ Belum dapat 
menyebutkan 
pengertian 
kata asing yang 
ditemukan dalam 
iklan dengan 
tepat. 

Keterampilan 

Komunikasi 

Mengomunikasi- 
kan gagasan 
mengenai isi 
iklan, pengertian 
iklan, dan arti 
kata asing 
dalam iklan 
dengan logis, 
sistematis, serta 
menggunakan 
kalimat Bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar. 

Mengomunikasi- 
kan gagasan 
mengenai isi 
iklan, pengertian 
iklan, dan arti 
kata asing dalam 
iklan dengan 
kurang logis dan 
sistematis, 
namun dapat 
menggunakan 
kalimat Bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar. 

Mengomunikasi- 
kan gagasan 
mengenai isi 
iklan, pengertian 
iklan, dan arti 
kata asing dalam 
iklan dengan 
kurang logis dan 

sistematis, serta 
menggunakan 
kalimat Bahasa 
Indonesia dengan 
kurang baik dan 
benar. 

Belum dapat 
mengomunikasi- 
kan gagasan 
mengenai isi 
iklan, pengertian 
iklan, dan arti 
kata asing 
dalam iklan 
dengan logis, 
sistematis dan 
menggunakan 
kalimat Bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar. 


10 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Membaca (IPA) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria 


Aspek 

Baik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Zat tunggal dan 
campuran. 

■ Menyimpulkan 
pengertian 
campuran 
dengan tepat 
dan rinci. 

■ Mengidentifikasi 
campuran dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan tepat 
dan rinci. 

• Menyimpulkan 
pengertian 
campuran 
dengan tepat. 

• Mengidentifikasi 
campuran dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan tepat. 

■ Menyimpulkan 
pengertian 
campuran 
dengan kurang 
tepat. 

■ Mengidentifikasi 
campuran dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan kurang 
tepat. 

■ Belum dapat 
Menyimpulkan 
pengertian 
campuran 
dengan tepat. 

■ Belum dapat 
mengidentifikasi 
campuran dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan tepat. 

Keterampilan 

Penulisan. 

Hasil identifikasi 
ditulis dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Penilaian (penskoran): 


Total skor 
Skor maksimal 


X 10 


Contoh: X 10 = 9,2 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 11 












Pemetaan Kompetensi Dasar 




Buku Guru SD/Ml Kelas V 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat 
mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar iklan 
dengan tepat. 

2. Dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat menyimpulkan 
isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tulisan secara tepat. 

3. Dengan kegiatan mengamati berbagai benda pada tabel, siswa dapat 
mengidentifikasi zat penyusun suatu benda dengan benar. 

4. Dengan kegiatan mengamati berbagai benda pada tabel, siswa dapat 
menuliskan kesimpulan tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran 
dengan benar. 

5. Dengan kegiatan menyanyikan lagu, siswa dapat menentukan jenis 
tangga nada lagu tersebut dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan membaca tentang tangga nada, siswa dapat 
menjelaskan pengertian tangga nada, tangga nada mayor, dan tangga 
nada minordengan tepat. 

7. Dengan kegiatan menyanyikan lagu bertangga nada minor, siswa dapat 
menuliskan perasaannya setelah menyanyikan lagu bertangga nada minor 
dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan media cetak, minuman susu, air, kapur tulis, air garam, gula 

pasir, minuman kopi tumbuk, kawat tembaga, lagu-lagu bertangga nada 

mayor dan minor. 


Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru 
mengondisikan siswa secara klasikal dengan 
mengajak siswa untuk mengamati gambar. 

• Kemudian, guru mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan berikut. 

a. Apa gambaryang dilihat Udin? 

b. Apakah iklan itu? 

c. Apa sojo unsur-unsur iklan media cetak? 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
yang ingin menjawab pertanyaan tersebut 
dengan mengangkat tangan. 

• Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan 
oleh guru sesuai pengetahuannya. 



udM menoamob Uon pndiA !>■—n»»'i daiom >nMa celolL Udn mrnyuM» 
goinli u » doMm UoR Udin lu i iijwi Mmo Alan «riok 

Ou ii dm .uawWBon»»nonina«il«*i i n n dnimn4>iindiB«<liirt^m« 
«obmomia unw^mur Atan? /^ek^ Wen tann «matlk wMnoga bonyek 
orang ItaS inatark (mtailinM kta pctaon. 





Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 








• Siswa diminta membaca tulisan pada awal pembelajaran 

• Selanjutnya, guru menjelaskan pengertian iklan dan unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Catatan: 

Kegiatan inidimaksudkan sebagai pra-testdan merangsang keingintahuan 
siswa untuk belajar tentang teks paparan iklan media cetak. Dengan 
demikian, kegiatan awal pembelajaran awal ini dilakukan secara menarik 
dan interaktit. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi 
mengenai teks paparan iklan media cetak. 


- Siswa mengetahui serta memahami pengertian iklan dan unsur-unsur 
iklan media cetak. 


Ayo Mengamati 


• Guru meminta siswa mengamati gambar 
iklan media cetak pada buku siswa. 

• Siswa menyebutkan unsur-unsur iklan yang 
terdapat pada iklan tersebut. 

• Selanjutnya, siswa menuliskan pendapatnya 
tentang unsur-unsur yang terdapat pada 
iklan. 

• Setelah selesai, siswa membacakan 
tulisannya di depan teman-teman. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain jika ada jawaban berbeda. 

• Guru melakukan pembahasan terhadap 
jawaban siswa. 



Membcdokon Zat tunotMt don Compuron 

KaHan WMi tmmnc Alan di 

nioiofMnMiOWniuw>aii»N* ii tn i»» 7ti 
■wtmon» mn «inn n i m i ti r ifc >B 

bah(i>vbahanlM*u(.H>ili lan(Mh kcnonia dmgm bak don hc 
t4H<oha*i 

I. Mphon Ihna ntocam bmOa icpatl hopta tuMi, • 
mMManan ht^ ninibuk. dan koaol lciHba^ 



/- 

Unsur-unsur yang terdapat pada iklan tersebut sebagai berikut. 

1. Nama produk. 

2. Gambar produk. 

3. Kalimat iklan. 

4. Keunggulan produk. 

Iklan pada gambar tidak memenuhi semua unsur-unsur iklan. 


14 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


























Catatan: 

Guru dapat memberikan alternatif kegiatan sebagai berikut. 

• Guru menanyakan iklan media cetakyang pernah dilihat siswa. 

• Siswa diminta menceritakan iklan tersebut di depan teman-teman dan 
menjelaskan unsur-unsurnya. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengamati gambar iklan media cetak dengan cermat. 

- Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur iklan pada gambar iklan 
media cetak dengan tepat. 

- Siswa mampu menuliskan pendapatnya tentang kelengkapan unsur- 
unsur iklan dengan tepat jika diperlihatkan gambar iklan. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya tentang unsur-unsur pada 
gambar iklan secara lisan dengan percaya diri. 


T 


Ayo Berlatih 


• Siswa telah menyebutkan unsur-unsur 
pada gambar iklan produk susu dan 
mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya, 
guru menjembatani siswa untuk memasuki 
materi selanjutnya dengan mengajukan 
pertanyaan, ''Minuman susu merupakan 
zat tunggal ataukah zat campuran?' 

• Siswa memberikan jawaban atas pertanyaan 
guru sesuai pengetahuannya. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain yang memiliki jawaban berbeda. 

• Guru melakukan pembahasan terhadap 
jawaban siswa. 

Minuman susu merupakan zat campuran. 
Minuman susu terdiri atas campuran airdan 
susu bubuk. 



2 . 




• Selanjutnya, siswa berlatih untuk membedakan zat tunggal dan zat 
campuran dengan mengidentifikasi zat penyusun benda-benda yang 
terdapat pada tabel sesuai langkah kerja. 

• Siswa juga diminta menuliskan kesimpulan setelah melakukan kegiatan 
dan mengisi tabel. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 15 



Catatan 1: 

• Kegiatan ini dapat dilakukan, baik secara individu maupun kelompok. 

• Guru berkeliling sambil membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

Catatan 2: 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
intromasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan dan lisan. 

• Setelah selesai, siswa diminta mengungkapkan jawabannya di depan siswa 
lain. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi, 
menambahi jawaban, atau memberi jawaban lain jika terdapat jawaban 
berbeda. 

• Guru mengontirmasi jawaban siswa dengan melakukan pembahasan. 

f -\ 


Jawaban berikut dapat dikembangkan lagi oleh guru. 


Nama Benda 

Zat Penyusun 

air 

air 

kapur tulis 

kapur tulis 

air garam 

air, garam 

gula pasir 

gula pasir 

minuman kopi tumbuk 

air, kopi tumbuk 

kawat tembaga 

tembaga 


1. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi. 

2. Contoh zat tunggal yaitu air, kapurtulis, gula pasir, dan kawat 
tembaga. 

3. Zat campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis materi 
atau zat tunggal. 

4. Contoh campuran, yaitu air garam dan minuman kopi tumbuk. 

V_ ) 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi zat penyusun suatu benda dengan 
tepat. 

- Siswa mampu membedakan zat tunggal dan zat campuran dengan 
tepat. 

- Siswa mampu menuliskan kesimpulan tentang pengertian zat tunggal 
dan zat campuran dengan tepat. 

- Siswa mampu menuliskan contoh zat tunggal dan zat campuran sesuai 
hasil pengamatan dengan tepat. 

16 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














"c/ 

• Siswa telah mengetahui bahwa air merupakan zat tunggal. Air 
mempunyai manfaat besar bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup 
lainnya. Selanjutnya, guru mengajak siswa menyanyikan lagu berjudul 
"Air. 

• Sebelumnya, guru mencontohkan cara menyanyikan lagu tersebut. 

• Siswa menyanyikan lagu secara bersama-sama tanpa bimbingan guru. 


Catatan: ^ 

Guru dapat meminta siswa maju satu per satu untuk menyanyikan 
lagu jika waktu memungkinkan. Namun, jika waktu tidak 
memungkinkan, guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa 
untuk menyanyikan lagu di depan siswa lain. 


• Selanjutnya, siswa diminta menuliskan pera- 
saannya setelah menyanyikan lagu berjudul 
"AiC. 

• Siswa membacakan tulisannya di depan 
siswa lain. 

I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa mampu menyanyikan lagu 
bertangga nada mayordengan tepat. 

- Siswa mampu mengungkapkan perasaan- 
nya setelah menyanyikan lagu bertangga 
nada mayorsecara tertulis dan lisan 
dengan percaya diri. 


Ayo Membaca 








• Siswa telah menyanyikan lagu berjudul "Air" dan mengungkapkan 
perasaannya. 

• Selanjutnya, guru mengajak siswa mengingat kembali materi tentang 
tangga nada yang pernah dipelajari pada tema sebelumnya dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

o. Apa yang dimaksud tangga nada? 

b. Apa sojo jenis-jenis tangga nada? 

c. Apa jenis tangga nada lagu berjudul "Air?" 

• Siswa yang akan menjawab pertanyaan tersebut diminta mengangkat 
tangan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


17 












• Siswa menjawab pertanyaan tersebut sesuai 
pengetahuannya. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa lain untuk memberikan tanggapan, 
menambahi jawaban, menyanggah, atau 
memberikan jawaban lain jika terdapat 
jawaban berbeda. 

• Guru mengapresiasi jawaban semua siswa. 

• Kemudian, guru mengajak siswa membaca 
materi tentang tangga nada pada buku 
siswa. 

• Guru memberikan waktu kepada siswa 
untuk membaca dan memahami materi 
tentang tangga nada. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya jika terdapat materi yang 
belum dipahami. 

Catatan: 

Guru dapat menjelaskan kembali tentang pengertian dan jenis-jenis tangga 
nada kepada siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan pengertian tangga nada dengan tepat. 

- Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis tangga nada. 

- Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan 
minordengan tepat. 

- Siswa dapat menentukan jenis tangga suatu lagu. 

• Siswa telah menyanyikan lagu bertangga nada mayor, yaitu lagu berjudul 
"Air". 

• Selanjutnya, guru mengajak siswa menyanyikan lagu bertangga nada minor, 
yaitu lagu berjudul "Gugur Bunga" dan "Ayam Den Lapeh". 

• Guru mencontohkan cara menyanyikan kedua lagu tersebut. 

• Siswa dan guru menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. 

• Kemudian, siswa menyanyikan lagu tersebut bersama-sama tanpa 
bimbingan guru. 

Catatan: 

Guru dapat meminta siswa maju satu per satu untuk menyanyikan lagu 
jika waktu memungkinkan. Namun, jika waktu tidak memungkinkan, guru 
memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk menyanyikan lagu 
di depan siswa lain. 



18 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










• Selanjutnya, siswa diminta menjawab 
pertanyaan yang terdapat pada buku siswa. 

^ -\ 

Jawaban berikut dapat dikembangkan lagi 

oleh guru. 

• Lagu berjudul "Gugur Bunga" dan 
"Ayam Den Lapeh" termasuk lagu 
bertangga nada minor. Lagu tersebut 
jika dinyanyikan menimbulkan perasaan 
sedih. 

• Lagu "Gugur Bunga" dinyanyikan dengan 
tempo lambat untuk menunjukkan 

dan menegaskan ekspresi kesedihan. 
Sementara itu, lagu "Ayam Den Lapeh" 
dinyanyikan dengan tempo moderato 
(sedang). Meskipun demikian, ungkapan 
kesedihan tetap terlihat dari lirik lagu 
tersebut. 

• Isi lagu "Gugur Bunga", yaitu tentang 
ungkapan kesedihan karena gugurnya 
pahlawan bangsa. Sementara itu, lagu 
"Ayam Den Lapeh" berisi ungkapan 
kesedihan karena kehilangan sesuatu 
yang berharga. 

V_ J 

• Siswa membacakan tulisan jawabannya di 
depan siswa lain. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
lain untuk menanggapi, baik dengan cara 
menambahi jawaban, menyampaikan jawa- 
bannya yang berbeda, atau memberikan 
masukan. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 


Gttgur Bunga 

* I * ■ ■ ' ■ * * ..I 

i'-- ' . .:j- r 

I f“» » n n~» f“i •"1 > > I 

i • •Tnr; u Cr '_• 

> . I . . . . I. • . h . . . i|. .1 

J iit . 1 . r‘r r 

* ts>ri ■ I * • I . • f I • 

I '1 jT n I» i I ) » n r» I I 

I » » > I »1 4» («l|f f«(4l| «]l 

^ n 4““i i * I i"» f> l • »»I • 


Ayam Uen Lapeh 




» u* r ? tj* 

• » ( f I « • • > > 

,, •; •, f |i ."1 f • 


» « » 1 » 4 ) » 

• 1 


J • t/ ' f 1 

ii«} «rtiiii 

^i :_f!' if 'f ’; !_• • 1 ' :_• jjj 


i « f • 

H » » M 


’;er K r:? ' if •?^r 

H in «««■<»•■ 

• «]•« «11 ffii» •«•»« 

^.^•r-i tf t.-f f- ir'rr 

• «M» M fei 4Mrii«i « W0I 4* 9 feu <• 

4 t4ti I<»it4.. i4t9> 

^ ' ,Ji/f -1 irr f I • ff:j.,- 

pont w fe<< r«f««l «■•«<«>« «■■« ■•■ ' k«M«>|<H< 

«4141 ltlllfltfl»l 1 f« 

i' - 'r T <• J ■ ' \T ■ 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyanyikan lagu bertangga nada minordengan tepat. 

- Siswa mampu mengungkapkan perasaannya setelah menyanyikan lagu 
bertangga nada minor, baiksecara tertulis maupun lisan. 

- Siswa mampu menyebutkkan tempo lagu bertangga nada minoryang 
dinyanyikan dengan tepat. 

- Siswa mampu menuliskan isi lagu bertangga nada minordengan tepat, 
lalu membacakannya. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 19 












• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: 
Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? 
Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu 
peroleh hari ini? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk 
mengemukakan pendapatnya berdasarkan 
pemahaman yang sudah didapatkannya 
selama kegiatan pembelajaran berlangsung 
dalam bentuk tulisan. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis 
jawaban tiap-tiap siswa untuk mengetahui 
sejauh mana tingkat pemahaman siswa 
mengenai iklan media cetak, zat tunggal dan 

'nn 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk 
mengukur seberapa banyak materi 
yang sudah dipelajari dan dipahami 
siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan 
pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 



koinu pnnM lna> 


u prto i an han «'> «pa dorl pemtMtMOim 


Hosil Renunoan 


'4 17 


Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menerapkan pengetahuan yang didapat pada 
pembelajaran ini dalam kehidupan 
sehari-hari di lingkungan tempat 
tinggalnya. 



Mhlplt topu niMnynoi ba 




t luamu, n»ani*an logu 


Kerja Sama dengan Orang Tua 


Siswa dan orang tua bekerja sama memilih 
lagu mengenai benda-benda di lingkungan 
sekitar mereka. 

Selanjutnya, siswa dan orang tua 
menyanyikan lagu tersebut. 

Siswa diminta menuliskan syair lagu 
tersebut. 

Siswa dan orang tua juga dapat berdiskusi 
untuk menentukan jenis tangga nada lagu 
tersebut, tempo lagu, dan isi lagu. 


20 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya untuk memilih lagu 
mengenai benda-benda di lingkungan sekitarnya dan berdiskusi tentang 
jenis tangga nada, tempo lagu, dan isi lagu. 

- Siswa mampu menuliskan syairlagu. 


Penilaian 

Rubrik Mengamati (Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mampu 
menyebutkan 
ketujuh unsur- 
unsur iklan media 
cetak. 

■ Nama produk. 

■ Gambar produk. 

■ Kalimat iklan. 

■ Keunggulan 
produk. 

■ Harga produk. 

■ Nomortelepon 
pengiklan. 

■ Alamat pengiklan. 

Mampu 

menyebutkan 5-6 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Mampu 

menyebutkan 3-4 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Hanya mampu 
menyebutkan 1-2 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Keterampilan 

Komunikasi 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentiiikasi 
unsur-unsur iklan 
media cetak yang 
diperlihatkan, yaitu 
nama produk, 
gambar produk, 
kalimat iklan, 

dan keunggulan 
produk. 

■ Mampu 
menuliskan 
pendapatnya 
tentang 

kelengkapan iklan 
media cetak dari 
gambar iklan yang 
diperlihatkan. 

■ Mampu 
menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keselumhan 
penulisan. 

Memenuhi 2 dari 
3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memehuni 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 21 











Rubrik Latihan (Penilaian IPA) 

Kegiatan latihan dapat dilakukan, baik secara individu maupun 
kelompok. Berlkut contoh penllaian jika keglatan dilakukan secara 
kelompok. 


Berilah tanda centang ('^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kelima kriteha 

berikut. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian zat 
tunggal. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian zat 
campuran. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh zat tunggal. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh zat 
campuran. 

■ Mampu 
menyebutkan zat 
penyusun suatu 
benda. 

Memenuhi 3-4 
dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

5 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
zat penyusun 
benda-benda yang 
diperlihatkan. 

■ Mampu menuliskan 
hasil pengamatan. 

■ Mampu menuliskan 
kesimpulan 
berdasarkan hasil 
pengamatan. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, efisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 3 dari 
4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 
4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 


22 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Menyanyi (Penilaian SBdP) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 


Pengetahuan 

Memenuhi 

kelima kriteria 

berikut. 

■ Mampu membaca 
notasi angka. 

■ Mengetahui 
tentang tempo 
dan birama lagu. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian tangga 
nada. 

■ Mampu 
menyebutkan 
jenis-jenis tangga 
nada. 

■ Mampu 

membedakan lagu 
bertangga nada 
mayor dan minor. 

Memenuhi 3-4 
dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

5 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu 
menyanyikan lagu 
dengan tempo dan 
birama yang tepat 
sesuai jenis tangga 
nada lagu. 

■ Mampu 
menyanyikan lagu 
dengan artikulasi 
jelas. 

■ Mampu 
menuliskan 
perasaannya 
setelah 
menyanyikan 
lagu, baik lagu 
bertangga nada 
mayormaupun 
minor. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keselumhan 
penulisan. 

Memenuhi 3 dari 
4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 
4 kriteria yang 
ditetapkan. 

• - 

CAiaian: 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

1 


Pty\'daiay\ (pey\^koray\) 
dapai ddtkai coy\iok\y\ya 
pada Peyyibelajarayt 1. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 23 














Pemetaan Kompetensi Dasar 


_ IPS _ 

3.1 iviengidentifikasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi, serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi, serta 
transportasi. 




r 



Bohasa Indonesia 

3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


_ PPKn _ 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


24 


Buku Guru SD/Ml Kelos V 












Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati peta Indonesia, siswa dapat menuliskan 
nama daerah-daerah yang pernah dikunjungi dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan mengamati peta Provinsi Jawa Tengah, siswa dapat 
mengidentifikasi/menentukan letak geografis daerah-daerah di Jawa 
Tengah dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan latihan menunjukkan letak geografis suatu daerah, 
siswa dapat menunjukkan dan menuliskan garis lintang dan garis bujur 
suatu daerah dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi tentang perilaku yang mencerminkan 
persatuan dan kesatuan serta perilaku yang tidak mencerminkan 
persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, siswa dapat menuliskan 
contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan contoh 
perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menuliskan 
pengertian iklan dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menceritakan isi iklan dengan 
tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Peta Indonesia, gambar iklan dari media cetak. 

Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan motivasi siswa dengan 
pertanyaan panduan yang ada di buku 
siswa. Oleh karena itulah, guru meminta 
siswa untuk mengungkapkan pendapatnya 
secara percaya diri. 

1. Di manakah kamu tinggal? 

2. Di daerah pegunungan, pesisir, atau 
perkotaan? 

3. Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan 
penawaran berbagai benda? 

4. Apakah di daerah pegunungan, 
pesisir, dan perkotaan masyarakatnya 
menjunjung nilai persatuan dan 
kesatuan? 





m<niunfung nlai 

b« w a»w« 


ra WbuM. Indmrue piga imrlali dtraHora 
<|UD bnara tailu bcma tao dbn Sraua «■itiHW IMdi gragraTK m Mng« 
mnnenoanM Marradoan «rtOtMi btdmaa. ba& dlWwl <tOM hradaan hth 




Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 














Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan 
menantang dengan pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan siswa tentang daerah tempat tinggalnya, 
iklan, dan nilai persatuan dan kesatuan. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang tidak 
sesuai atau asal-asalan. 

• Siswa membaca narasi pada buku siswa. 

I Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki motivasi untuk belajar lebih jauh lagi. 

- Siswa mampu menyebutkan daerah tempat tinggalnya. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara baik, benar, 
dan efektif. 

- Siswa mengetahui pengetahuan dasar tentang iklan dan nilai 
persatuan dan kesatuan di daerah pegunungan, pesisir, dan perkotaan. 


Ayo Mengamati' 


• Guru menjelaskan tentang letak geografis Negara Indonesia. 

• Siswa mengamati peta Indonesia pada buku siswa. 

• Setelah mengamati peta, siswa menuliskan nama daerah-daerah yang 
pernah dikunjungi. Siswa menuliskan jawabannya pada kolom yang 
disediakan. 

• Selama proses kegiatan berlangsung, guru 
berkeliling kelas memandu siswa-siswa yang 
mengalami kesulitan. 

• Setelah selesai, guru meminta siswa untuk 
membacakan hasilnya di depan kelas. 

• Siswa juga menunjukkan daerah yang 
pernah dikunjungi pada peta Indonesia yang 
telah disiapkan guru. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan letak 
geografis Negara Indonesia. 

- Siswa mampu menjelaskan peta wilayah 
Indonesia. 

- Siswa mampu menuliskan nama daerah- 
daerah yang pernah dikunjungi. 



26 Buku Guru SD/Ml Kelas V 







- Siswa mampu menunjukkan daerah yang pernah dikunjunginya pada 
peta Indonesia. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan 
percaya diri. 

• Siswa membaca teks materi tentang garis bujurdan garis lintang. 

• Siswa mengamati peta Provinsi Jawa Tengah sambil mendengarkan 
penjelasan guru tentang daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat mengajak siswa untuk mengenal lebih jauh berbagai 
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah melalui permainan sederhana. 

Guru meminta salah satu siswa untuk maju ke depan. Kemudian, siswa 
diminta menunjukkan letak kabupaten yang telah disebutkan guru pada 
peta. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan peta wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

- Siswa mampu menyebutkan nama daerah-daerah di Jawa Tengah. 

- Siswa mampu menunjukkan letak kota pada peta dengan tepat dan 
percaya diri. 


T 


Ayo Berlatih 


• Siswa menunjukkan letak kota Semarang 
pada gambar peta di buku siswa. Kemudian, 
melingkarinya menggunakan pensil warna. 

• Siswa juga diminta memilih 10 nama 
kabupaten pada peta, lalu menuliskan 
letaknya berdasarkan garis bujur dan garis 
lintang. 

• Siswa menuliskan jawaban dalam tabel yang 
telah disediakan. 




Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 



































Altematif Jawaban 


No. 

Nama Tempat 

Garis 

Bujur 

Garis 

Lintang 

1 . 




2. 




3. 




4. 




5. 




6. 




7. 




8. 




9. 




10. 





I Guru dapat mengembangkan sendiri jawabannya. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui letak kabupaten berdasarkan garis bujurdan 
garis lintang. 


- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 


- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis. 


Ayo Berdiskusi' 



• Siswa mengamati gambardan membaca 
narasi pada buku siswa. 

• Siswa mendiskusikan perilaku yang 
mencerminkan persatuan dan kesatuan 
dan perilaku yang tidak mencerminkan 
persatuan dan kesatuan. 

• Kemudian, siswa menuliskan hasil diskusi 
terkait, contoh, perilaku yang mencerminkan 
persatuan dan kesatuan serta perilaku 
yang tidak mencerminkan persatuan dan 
kesatuan. 


• Siswa menuliskan jawabannya dalam tabel 
yang telah disediakan. 




28 Buku Guru SD/Ml Kelas V 























Alternatif Jawaban 


No. 

Contoh 
perilaku yang 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan 

Contoh perilaku 
yang tidak 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan 

1. 

Membersihkan lingkungan 
bersama-sama. 

Tidak pernah ikut serta dalam 
membersihkan lingkungan. 

2. 

Menghormati perbedaan 
(agama, suku, daerah, adat, 
dan kebudayaan) dalam 
masyarakat. 

Selalu mempermasalahkan 
perbedaan (agama, 
suku, daerah, adat, dan 
kebudayaan) dalam 
masyarakat. 

3. 

Mengutamakan kepentingan 
umum. 

Mengutamakan kepentingan 
pribadi. 

4. 

Bermain dengan siapa saja 
tanpa membedakan suku, 
agama, ras, ataupun daerah 

Bermain dengan teman yang 
memiliki persamaan suku, 
agama, ras, ataupun daerah 


I Guru dapat mengembangkan sendin' jawabannya. 


• Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta salah satu kelompok 
untuk membacakan jawabannya, kelompok 
lain dapat menyanggah atau menambahkan 
contoh perilaku yang berbeda. 

Catatan: 

Guru mengontirmasi dan mengapresiasi 
setiap jawaban siswa. 

• Guru memberikan penegasan tentang 
materi perilaku yang mencerminkan 
persatuan dan kesatuan dan perilaku 
yang tidak mencerminkan persatuan dan 
kesatuan. 

• Selanjutnya, guru menjelaskan makna 
penting dalam persatuan dan kesatuan 
bangsa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan perilaku yang mencerminkan persatuan 
dan kesatuan. 



Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 29 

































- Siswa mampu menyebutkan perilaku yang tidak mencerminkan 
persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu menuliskan contoh perilaku yang mencerminkan 
persatuan 

- dan kesatuan. 


- Siswa mampu menuliskan contoh perilaku yang tidak mencerminkan 
persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mengetahui makna penting dalam persatuan dan kesatuan 
bangsa. 


- Siswa mampu mengerjakan dan menyele- 
saikan tugas secara mandiri dan tanggung 
jawab. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara tertulis. 


Ayo Mengamati' 


P 


• Siswa mengamati iklan tentang usaha 
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia. 

• Kemudian, siswa menuliskan pengertian iklan 
pada kolom yang telah disediakan. 



Alternatif Jawaban 

Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada 
khalayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan 
barang atau jasa yang ditawarkan 


• Siswa membacakan pengertian iklan yang telah ditulisnya. 


Alternatif Kegiatan 

Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta salah satu siswa untuk membacakan 
jawabannya, siswa lain dapat menyanggah atau menambahkan 
pendapat terkait pengertian yang berbeda. Guru dapat berperan 
sebagai moderator. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menuliskan pengertian iklan. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dan tulisan. 


30 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 


T 


r Ayo Berlatih 





• Siswa mencari contoh iklan dari media cetak, lalu menceritakan isi iklan di 
depan teman sekelas. 


Alternatif Kegiatan: 


I 


Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 

klasikal. Guru meminta salah satu siswa untuk membacakan 

jawabannya, siswa lain dapat menyanggah 

atau menambahkan pendapatnya terkait 

iklan yang dipresentasikan. Guru dapat c r . igr . !i a0 

berperan sebagai moderator. 


Kemudian, siswa menempelkan iklan pada 

kolom yang telah disediakan. 

Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi iklan dari 
media cetak. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan. 

- Siswa mampu mengungkapkan 
pendapatnya secara lisan. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyele- 
saikan tugas secara mandiri dan 
tanggung jawab. 




• Siswa menjawab pertanyaan pada buku 
siswa: 

1. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari 
ini? 

2. Apa manfaat dari pembelajaran yang 
kamu peroleh hari ini? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk menge- 
mukakan pendapatnya berdasarkan pema- 
haman yang sudah didapatkannya selama 
kegiatan pembelajaran berlangsung. 



liHijmo>^pfl<iimfc€fcid>onniu 101*1—MniAiTHTIIiiipwiauiornlawliwaiug» 
onla» annoM itwniartJi^ Owtiwtnn OtT^aine nrang tuamu, tOi l>—fc— Imil 
nio pedo ■■■«am bsihe. 




Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 31 

















• Guru mengidentiTikasi dan menganalisis jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 

Catatan: 

Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan letak geogratis suatu daerah. 

- Siswa mampu menjelaskan pengertian iklan. 

- Siswa mengetahui perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan 
serta perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan. 



• Siswa mendiskusikan bersama orang tuanya tentang upaya untuk menjalin 
persatuan dan kesatuan antaranggota keluarga. 

• Selesai melakukan diskusi, siswa menuliskan hasilnya pada kolom yang 
tersedia pada buku siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan upaya untuk menjalin persatuan dan 
kesatuan antaranggota keluarga. 

- Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap upaya persatuan 
dan kesatuan antaranggota keluarga dalam keluarganya. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 

- Siswa memiliki keterampilan mengumpulkan dan mengolah data atau 
informasi melalui kegiatan diskusi. 


32 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



Penilaian 

Rubrik Latihan (IPS) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

■ Mampu 

menunjukkan letak 
kota Semarang pada 
peta dengan tepat. 

■ Mampu menuliskan 
10 nama kabupaten 
di Provinsi Jawa 
Tengah dengan 
tepat. 

■ Mampu menuliskan 
garis bujursetiap 
kabupaten yang 
telah dipilih 
sebelumnya dengan 
tepat. 

■ Mampu menuliskan 
garis lintang 
setiap kabupaten 
yang telah dipilih 
sebelumnya dengan 
tepat. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 

telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
dan menuliskan 

nama-nama 
nama kabupaten 
di Provinsi Jawa 
Tengah dengan 
tepat. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
dan menuliskan 
garis bujursetiap 
kabupaten yang 
telah dipilih 
sebelumnya dengan 
tepat. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
dan menuliskan 
garis lintang 
setiap kabupaten 
yang telah dipilih 
sebelumnya dengan 
tepat. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 33 










Rubrik Berdiskusi (PPKn) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi kriteria 
berikut. 

■ Mampu menuliskan 

4 contoh perilaku 
yang mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

■ Mampu menuliskan 

4 contoh perilaku 
yang tidak 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

Memenuhi 
kriteria berikut. 

• Mampu menuliskan 
3 contoh 
perilaku yang 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

• Mampu menuliskan 
3 contoh perilaku 
yang tidak 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

Memenuhi 
kriteria berikut. 

■ Mampu menuliskan 
2 contoh 
perilaku yang 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

■ Mampu menuliskan 
2 contoh perilaku 
yang tidak 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

Memenuhi 
kriteria berikut. 

■ Mampu menuliskan 

1 contoh 

perilaku yang 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

■ Mampu menuliskan 

1 contoh perilaku 
yang tidak 
mencerminkan 
persatuan dan 
kesatuan. 

Keterampilan 

penulisan 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benardigunakan 
dengan efisien 
dan menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 


Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

■ Mengetohui tentong 
iklon. 

■ Mengetohui unsur- 
unsur iklon. 

■ Mompu mencari 
contoh iklan dengan 
tepat. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
■ telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 
menceritakan isi 
iklan. 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

■ Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
dengan tepat. 

■ Bercerita dengan 
suara lantang. 

■ Bercerita dengan 
intonasi benar. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

« 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Caiaian: 


Pendatan (pen^koran) 
dapai dilii^ai conioht^ya 
pada Pci^belajaran 1. 



34 Buku Guru SD/Ml Kelas V 






















Pemetaan Kompetensi Dasar 


f \ 

_ IPS _ 

3.1 iviengidentifikasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi, serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara kepulauan/ 
maritim dan agraris serta 
pengaruhnya terhadap 
kehidupan ekonomi, sosial, 
budaya, komunikasi, serta 
transportasi. 



3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


PPKn 


1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 



Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


35 










Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar kenampakan alam, siswa dapat 
menyebutkan kenampakan alam pada gambarsecara tepat. 

2. Dengan kegiatan mendiskusikan kenampakan alam wilayah daratan dan 
perairan, siswa dapat menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan 
dan perairan beserta ciri-cirinya dengan benar. 

3. Dengan kegiatan membaca tentang adaptasi masyarakat terhadap 
kenampakan alam sekitar, siswa dapat menyebutkan contoh adaptasi 
masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar secara tepat. 

4. Dengan kegiatan mengamati iklan, siswa dapat menyajikan hasil 
kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tertulis 
secara rinci. 

5. Dengan kegiatan mengerjakan latihan menjawab soal mengenai hidup 
rukun, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan 
bermasyarakat dengan benar. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Alat tulis (misalnya, pensil dan pulpen), serta teks bacaan dari berbagai 

sumber mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan perairan. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Mengamati 


P 


• Pada kegiatan Ayo, Mengamati, secara mandiri 
mengamati gambar kenampakan alam pada 
buku siswa. 

Catatan: ^ 

Pada kegiatan mengamati, guru 
menstimulus siswa agar cermat dalam 
mengamati gambar kenampakan alam. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa 
melalui pertanyaan: Apa saja kenampakan 
alam yang terdapat dalam gambar? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya mengenai kenampakan alam 
pada gambarsecara lisan. 


siswa diminta untuk 




28 


36 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 








• Guru menyampaikan penjelasan mengenai kenampakan alam seperti 
narasi pada buku siswa 

Catatan: 

Guru dapat mengembangkan penjelasan mengenai kenampakan alam. 
Ada dua kenampakan alam yang dibahas, yaitu kenampakan alam 
wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Kenampakan 
alam di daratan, antara lain dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan 
pegunungan. Kenampakan alam di perairan, antara lain pantai, sungai, 
danau, dan selat. 


• Siswa menyebutkan kenampakan alam di daerah tempat tinggalnya dengan 
percaya diri. 

Catatan: ^ 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra-test dan merangsang 
keingintahuan siswa mengenai kenampakan alam. Dengan demikian, 
kegiatan awal pembelajaran ini dilakukan secara menarikdan interaktif. 


I Hasil yang Diharapkan 


- Siswa dapat menyebutkan kenampakan 
alam pada gambardengan percaya diri. 


OnMuUoh 4gl w»M t «Wt oioL CorMi in(dimi»i mmgcnot 

kmampUMn Oton wiaiah dMCm trwopUnn pemmn 

hrwYlo « n ri «inio. Mnapakmi nmm w t nmiBu iiiiliiui iiHnnn. 


- Siswa dapat menyampaikan secara 

percaya diri mengenai kenampakan alam 
di daerah tempat tinggalnya. 


- Siswa mengetahui pengertian 

kenampakan alam dan penggolongannya. 


Ayo Berdiskusr 



• Siswa membentuk kelompok terdiri atas 
empat anak. 


wimiaBhbmiiiionaanonwamoonBdniwwaai irt da w im 



• Selanjutnya, siswa diajak mencari intormasi 

mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan perairan beserta ciri- 
cirinya dari berbagai sumber. 


Fokus kegiatan 

1. Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi berbagai sumber 
guna menemukan intormasi mengenai kenampakan alam wilayah 
daratan dan perairan beserta ciri-cirinya. 

2. Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data menjadi sebuah informasi yang berguna melalui konsep 
pelaporan tertulis. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 37 


















3. Komunikasi: Pasilitasi sebuah diskusi kelas dimana siswa dapat 
mengomunikasikan hasil pencariannya. 


I Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu 
siswa-siswa yang mengalami kesulitan. 

Catatan: 

Diskusi dilakukan secara berkelompok. Bentuk kelompok-kelompok terdiri 
atas 4 siswa per kelompok. Kemudian, setiap anggota kelompok mencari 
intormasi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan 
alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya, baik di perpustakaan sekolah 
atau dari internet. Setelah siswa mengumpulkan intormasi yang diperoleh, 
siswa diminta mendiskusikan intormasi yang diperoleh. Siswa menuliskan 
kesimpulan hasil diskusi dalam bentuk tabel seperti tertulis dalam buku 
siswa. 


Alternatit Kegiatan 

Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta salah satu siswa untuk membacakan 
jawabannya, siswa lain dapat menyanggah atau menambahkan 
pendapat terkait kenampakan alam yang berbeda. Guru dapat 
berperan sebagai moderator. 


• Pada akhir kegiatan diskusi, Guru memberikan penegasan tentang materi 
perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan perilaku yang 
tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan kenampakan 
alam wilayah daratan dan perairan 
beserta ciri-cirinya. 

- Siswa memiliki kemampuan bekerja sama 
dalam kelompok dengan mengembangkan 
sikap saling menghargai pendapat, tugas, 
dan peran masing-masing anggota 
kelompok. 

- Siswa memiliki kemampuan 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan 
orang lain. 

- Siswa mampu mengemukakan 
pendapatnya secara lisan dengan percaya 
diri. 



so 


38 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















Ayo Membaca 



• Secara mandiri siswa diminta untuk membaca teks bacaan mengenai 
adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar. 


Alternatif Kegiatan Membaca 

1. AItemati'fl: 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. 

2. AItematif 2: 

Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk memperhatikan artikulasi saat 
membaca. Siswa lain diminta untuk menyimak. 

3. AItemati'f 3: 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Siswa 
lain diminta untuk menyimak. 


• Guru menjelaskan kepada siswa mengenai adaptasi masyarakat terhadap 
kenampakan alam sekitar. Misalnya, guru memberikan contoh mengenai 
jenis mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat yang tinggal 

di daerah pegunungan kebanyakan adalah petani. Mata pencaharian 
masyarakat yang tinggal di daerah pantai kebanyakan adalah nelayan. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan: 
Apa contoh adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitaryang 
kamu ketahui? 

• Siswa mengemukakan pendapatnya mengenai berbagai contoh adaptasi 
masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar dengan percaya diri. 

• Guru membacakan narasi pada buku siswa. 

• Siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa. 


Alternatif jawaban 

Berikut perbedaan ai'r laut dengan air pegunungan. 


Air Laut 

Air Pegunungan 

Rasa air asin 

Rasa air tawar 

Berasal dari laut 

Berasal dari mata air pegunungan 


• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengemukakan 
jawabannya di depan kelas. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


39 











• Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan perbedaan air laut dengan air 
pegunungan. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu membaca dan memahami isi bacaan dengan baik. 

- Siswa memiliki pemahaman mendalam 
mengenai adaptasi masyarakat terhadap 
kenampakan alam sekitar. 



- Siswa mampu mengidentifikasi perbedaan 
air laut dengan air pegunungan. 


- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/ 
menuangkan data/informasi yang didapat 
secara tertulis. 






• Secara mandiri siswa diminta untuk 
mengamati gambar iklan. Kemudian, siswa 

mengungkapkan pendapatnya mengenai isi ^ 

iklan. 

Catatan: 

Pada kegiatan mengamati, guru 
menstimulus siswa agar cermat dalam 
mengamati gambar iklan. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan: 
Apa isi kedua iklan pada gambar? 

• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya secara percaya diri. 

• Siswa menuliskan pendapatnya mengenai iklan pada gambar pada kolom 
yang disediakan dengan percaya diri. 


Alternatif jawaban 

- Gambar pertama berisi iklan tentang depot air minum isi ulang. 

- Gambar kedua berisi iklan tentang alat untuk mensterilkan air minum. 


• Gurumemberikesempatan kepadasiswauntukmengungkapkan pendapatnya 
mengenai isi iklan pada gambardengan percaya diri. 

• Pada akhir kegiatan, guru memberikan penegasan terkait materi iklan. 

I Hasil yang Diharapkan 

40 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















- Siswa mampu menyampaikan isi iklan dalam media cetakdengan percaya 
diri. 

- Siswa memiliki pengetahuan dasar mengenai isi iklan dalam media cetak. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan percaya 
diri. 


T 


Ayo Berlatih 


• Siswa membaca narasi pada buku siswa. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan: Apa 
saja contoh hidup rukun lainnya dalam kehidupan sehari-hari? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 


• Secara mandiri siswa diminta untukmenuliskan 
manfaat hidup rukun bagi diri siswa. 

• Siswa diminta menjawab pertanyaan dalam 
kolom yang telah disediakan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk mengungkapkan pendapatnya di depan 
teman-teman. 

• Pada akhir kegiatan, guru mengajak siswa 
untuk menyimpulkan bersama-sama tentang 
manfaat hidup rukun. 

I Hasil yang Dlharapkan 

- Siswa dapat menyampaikan contoh hidup 
rukun dalam kehidupan sehari-hari dengan 
percaya diri. 



imcitei iHdbp iti 



«po tono ulon konu pcla)an han nr «pa manlaat pc i nlMCaw »' 
«ong tonu paal(*i Mn UK> 

Tliliii rlntTi kntnm hTlhiT 


Hosi) Renunoan 


- Siswa memiliki pengetahuan mendalam 
mengenai hidup rukun. 

- Siswa dapat menjelaskan manfaat hidup rukun. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis. 


- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan percaya 
diri. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 41 






• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: Apa saja yang sudah kamu pelajari 
hari ini? Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari ini? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran yang dilakukan. 

Catatan: 

Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat mengidentifikasikan materi 
mengenai kenampakan alam wilayah 
daratan dan perairan. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan dengan 
baik. 


- Siswa mampu menyebutkan contoh hidup 
rukun dengan baik. 

- Siswa mampu menyebutkan manfaat hidup 
rukun dalam kehidupan sehari-hari. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa mendiskusikan pertanyaan pada buku 
siswa bersama dengan orang tua siswa. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi pada selembar 
kertas. 




• Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas dan siswa yang lainnya 
menyimak. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mendiskusikan mengenai kerukunan dalam keluarga 
bersama dengan orang tuanya. 

- Siswa mampu mengetahui cara menciptakan kerukunan dalam keluarga. 


42 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










- Siswa mampu menyampaikan kembali hasil diskusi bersama dengan 
orang tua. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan percaya 
diri. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan kedua orang tuanya. 


Penilaian 

Rubrik Berdiskusi (IPS) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 
kenampakan 
alam wilayah 
daratan dan 
perairan. 

Memenuhi kriteria 
berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan 
kenampakan alam 
wilayah daratan. 

■ Mampu 

menjelaskan ciri-ciri 
kenampakan alam 
wilayah daratan. 

■ Mampu 
menjelaskan 
kenampakan alam 
wilayah perairan. 

■ Mampu 

menjelaskan ciri-ciri 
kenampakan alam 
wilayah perairan. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

■ Mampu 
mengidentiiikasi 
dan menuliskan 
kenampakan alam 
wilayah daratan. 

■ Mampu 
mengidentiiikasi 
dan menuliskan 
ciri-ciri kenampakan 
alam wilayah 
daratan. 

■ Mampu 
mengidentiiikasi 
dan menuliskan 
kenampakan alam 
wilayah perairan. 

■ Mampu 
mengidentiiikasi 
dan menuliskanciri- 
cir i kenampakan 
alam wilayah 
perairan. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 43 











Rubrik Mengamati (Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang ('^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi kriteria 
berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan isi 
iklan. 

■ Mampu 
menyebutkan 
ketujuh unsur-unsur 
iklan media cetak. 

- Nama produk. 

- Gambar produk. 

- Kalimat iklan. 

- Keunggulan 
produk. 

- Harga produk. 

- Nomortelepon 
pengiklan. 

- Alamat pengiklan. 

Mampu 
menjelaskan 
isi iklan dan 
menyebutkan 5-6 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Mampu 
menjelaskan 
isi iklan dan 
menyebutkan 3-4 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Mampu 
menjelaskan 
isi iklan 
hanya mampu 
menyebutkan 1-2 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Keterampilan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu 

mengidentifikasiisi 

iklan. 

■ Mampu menuliskan 
pendapatnya 
tentang isi iklan 
yang diperlihatkan. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, efisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memehuni 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 


44 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Latihan (PPKn) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 
hidup mkun. 

• Menyebutkan 
contoh hidup 
rukun dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan tepat 
dan rinci. 

• Menuliskan 
manfaat hidup 
rukun dengan 
tepat dan rinci. 

• Menyebutkan 
contoh hidup 
rukun dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan tepat. 

• Menuliskan 
manfaat hidup 
rukun dengan 
tepat. 

• Menyebutkan 
contoh hidup 
rukun dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan kurang 
tepat. 

• Menuliskan 
manfaat hidup 
rukun dengan 
kurang tepat. 

• Belum dapat 
menyebutkan 
contoh hidup 
rukun dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

• Belum dapat 
menuliskan 
manfaat hidup 
rukun dengan 
tepat. 

Keterampilan 
Penulisan Hasil 
identifikasi 
ditulis dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


C&tatay\: 

PetMiatay) (pcn^koran) 
dapat dtitkat contoknya 
pada Peimbelajaran 1. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 45 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


© 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 















Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat 
mengidentifikasi unsur-unsur iklan dan menuliskan pendapatnya 
mengenai kelengkapan unsur-unsur iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan mencoba mencampur beberapa benda, siswa mampu 
mengidentifikasi sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya 
dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis, siswa 
dapat menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis yang menggunakan 
pelog dan slendro dengan artikulasi yang tepat. 

4. Dengan kegiatan menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis, siswa 
dapat mengungkapkan perasaannya setelah menyanyikan lagu dan nada 
yang digunakan dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan mengamati lagu-lagu bertangga nada pentatonis, siswa 
dapat mengidentifikasi jenis tangga nada lagu beserta penjelasannya 
dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan media cetak, gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir, 

pewarna makanan (merah), serbuk kunyit dan gula, dan serbuk asam dan 

gula. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru mengondisikan siswa secara klasikal 
dengan membacakan narasi pada buku siswa. 

• Siswa mengamati gambar iklan media cetak. 

• Kemudian, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. 

a. Apa isi iklan pada gambar? 

b. Bagaimana kelengkapan unsur-unsur dalam iklan? 

• Siswa yang ingin menjawab pertanyaan tersebut diminta mengangkat 
tangan terlebih dahulu. 

• Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sesuai 
pengetahuannya secara lisan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi 
dengan cara menambahkan jawaban atau menyampaikan jawaban lain 
jika berbeda. 

• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi jawaban siswa. 



Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


Catatan: 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra- 
test dan merangsang keingintahuan siswa 
untuk belajar tentang teks paparan iklan 
media cetak. Dengan demikian, kegiatan 
awal pembelajaran awal ini dilakukan 
secara menarik dan interaktit. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang 
untuk belajar lebih jauh lagi mengenai 
teks paparan iklan media cetak. 

- Siswa mengetahui dan memahami 
pengertian iklan dan unsur-unsur iklan 
media cetak. 

- Siswa mampu mengidentitikasi unsur- 
unsur iklan jika disajikan gambar iklan 
media cetak. 


Ayo Mengannati' 


• Guru meminta siswa mengamati gambar 
iklan media cetak pada buku siswa. 

• Siswa diminta menyebutkan unsur-unsur 
iklan yang terdapat pada iklan tersebut 
secara tertulis. 

• Siswa juga diminta menuliskan pendapatnya 
tentang kelengkapan unsur-unsur iklan 
secara tertulis. 


f<@s 



caaBssj^ 






Catatan 

• Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
intromasi. 

• Pengumpulan Data: ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan. 

• Setelah selesai, siswa membacakan tulisannya di depan teman-teman. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk menyampaikan 

jawabannya jika ada jawaban berbeda. 

• Guru mengapresiasi dan mengontirmasi jawaban siswa. 


48 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















• Selanjutnya, guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa agar dapat 
menarik perhatian pembaca iklan, iklan harus memenuhi ciri-ciri sebagai 
berikut. 

1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 

2. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. 

3. Menggunakan kata konotasi positif. 

4. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. 


I Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur iklan jika disajikan gambar 
iklan media cetak. 


- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya tentang kelengkapan 
unsur-unsur iklan jika disajikan gambar iklan media cetak, baik secara 
tertulis maupun secara lisan. 


- Siswa mengetahui ciri-ciri iklan media cetak agar dapat menarik 
pembaca. 




Ayo Mencoba 


• Guru mengajak siswa mengingat kembali 
tentang zat tunggal dan zat campuran, 
misalnya dengan mengajukan pertanyaan, 
"Apa sojo jenis zat campuran?" atau "Bagai- 
mana sifat zat campuran homogen dan zat 
campuran heterogen?" 

• Siswa memberikan jawaban atas pertanyaan 
guru. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain untuk menyampaikan jawabannya jika 
memiliki jawaban berbeda. 

• Selanjutnya, siswa akan melakukan dua 
percobaan. 



ia 


Catatan: ^ 

• Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. 

• Hindari pemilihan kelompok dengan cara guru menunjuk siswa. 

• Berikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan kelompoknya. 

• Pada percobaan pertama, guru menyediakan gelas plastik, sendok, air, 
gula, minyak, pasir, dan pewarna merah. 

• Guru meminta siswa melakukan percobaan mencampur bahan-bahan 
sesuai tabel pada buku siswa, kemudian mengidentifikasi sifat campuran. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


49 











• Siswa menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk tabel seperti pada 
buku siswa. 

• Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan pada buku siswa dengan 
menuliskan zat yang tercampur sempurna dan zat yang tidak tercampur 
sempurna secara tertulis. 

f -\ 

• Zat yang tercampur sempurna yaitu air + gula dan air + pewarna 
makanan. 

• Zat yang tidak tercampur sempurna yaitu air + minyak, air + pasir, 
minyak + pasir, minyak + pewarna makanan, dan minyak + gula. 

V_^_ ) 

• Pada percobaan kedua, guru menyediakan gelas, air putih, serbuk kunyit, 
dan serbuk asam. 

• Siswa mencampur bahan sesuai langkah-langkah pada buku siswa. 

• Siswa mengamati hasil percampuran, lalu mengidentifikasi sifat 
campuran. 

Catatan: 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
informasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan dan lisan. 

c -\ 

Campuran air dengan serbuk kunyit maupun air dengan serbuk asam, 

keduanya tidak dapat tercampur sempurna. 

\ _ ! _ ! _ ) 

• Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelompok lain. 

• Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi 
dengan cara bertanya, menambahi jawaban, atau memberi jawaban lain 
jika terdapat jawaban berbeda. 

• Guru mengonfirmasi jawaban siswa dengan melakukan pembahasan. 

I Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi sifat zat campuran. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya. 

- Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 
kelompok lain dengan percaya diri. 


50 Buku Guru SD/Ml Kelas V 




Ayo BemyonYi 


0 


Ayo Bernyanyi^jj/ 


"C/ 

• Guru meminta siswa yang sudah mengenal 
dan dapat menyanyikan lagu "Suwe Ora 
Jamu" untuk bernyanyi di depan teman 
sekelas. 

• Jika belum ada yang bisa, guru 
mencontohkan cara menyanyikan lagu 
tersebut. 

• Kemudian, guru meminta siswa 
menyanyikan lagu bersama-sama. 

Catatan: 

Guru dapat meminta siswa maju satu 
per satu untuk menyanyikan lagu jika 
waktu memungkinkan. Namun, jika waktu 
tidak memungkinkan, guru memberikan 
kesempatan kepada beberapa siswa untuk 
menyanyikan lagu di depan siswa lain. 

• Setelah itu, guru menjelaskan bahwa selain 
tangga nada diatonis, ada juga tangga nada 
pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah 
jenis tangga nada yang terdiri atas lima 
nada. 

• Berdasarkan nadanya, ada tangga nada 
yang menggunakan pelog dan slendro. 
Urutan tangga nada pelog yaitu 1-3-4-5-7. 
Urutan tangga nada salendro yaitu 1-2-3-5- 
6 . 


I■^» l ia uM MAuL 

Suwe Oro Jamu 


, J IJ tjj 

Su we o ra io mu lo 

• « • 4 « S « • 


1 • • • • 

orekr tt mu Kcttmu p« 


> i 

go wtt «e lo 


+ i 



Ur-lllr 

Ob«C 

AMWW IB^I nm I^I^IIIH 

^ M ian 1 > 4 « « » 1 I •••*»«« 

lot Ir Ol »r ttnOw CKttnmi «i ttkl !••?•• 

M tttMngoWi knwKn • aim CM • oM • 

••i»l4»i4( •••••<( 

ti tj \Ti tJ. Tnn tj ^ 

noBK ^ fo» no ranWra «u ■« iuimih>rauMM« 

ifH j-j Hlj CI/I 

ra iM^Ogni ba n^iOriiiOw 4 lo ttnWo • m iMu«ra B 
•»»»«(••(( • » » » » • ( ( 

m Kuna lir »r Oi Mrap<ra ••' OanrO» mo ra fn»mD lo 

kbm^OO** boMeiBia te «MwnMrao* lOwraiembu m 


*11 i i ••»»«( (••••(>• 

ifi-^ n i n j-3 ij f- ifJiJfiif pi 

r (iraaifwrai»m bcrhahnoan e San m w . . Sw. 



I Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan kembali pengertian tangga nada pentatonis 
dan jenis tangga nada pentatonis berdasarkan nadanya. 

- Siswa mampu menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis. 

• Siswa telah menyanyikan lagu berjudul "Suwe Ora Jamu", kemudian siswa 
diminta menyanyikan lagu berjudul "Lirllir". 

• Guru meminta siswa yang sudah mengenal lagu "Lir llir" untuk bernyanyi di 
depan teman sekelas. 

• Jika belum ada siswa yang bisa menyanyikan lagu "Lir llir", guru 
mencontohkan cara menyanyikan lagu tersebut. 

• Kemudian, guru meminta siswa menyanyikan lagu bersama-sama. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


51 



























Catatan: 

Guru dapat meminta siswa maju satu per satu untuk menyanyikan lagu 
jika waktu memungkinkan. Namun, jika waktu tidak memungkinkan, 
guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk 
menyanyikan lagu di depan siswa lain. 


«pa Unlapal pade tagu *llr 


m Uv> lH tar'mwtwi ’ * 


Selanjutnya, guru meminta siswa menuliskan ungkapan perasaannya 
setelah menyanyikan lagu "Suwe Ora Jamu" dan "Lir-llir". 

Guru meminta siswa menyampaikan perasaannya setelah menyanyikan 
lagu "Suwe Ora Jamu" dan "Lir llir" di depan guru dan teman-teman. 

Guru meminta siswa menyampaikan pera- 
saannya dengan percaya diri. 

Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu menyampaikan perasa- 
annya setelah menyanyikan lagu yang 
dinyanyikan dengan percaya diri. 

- Siswa mampu menyanyikan lagu "Suwe 
Ora jamu" dan "Lir llir" dengan baik dan 
benar. 

- Siswa mampu membedakan cora 

menyanyikan lagu yang menggunakan 
tangga nada pentatonis (salendro dan 
pelog). " 


Ayo Mengamotl 


o 



Ayo Mengamati 


P 


Siswa telah menyanyikan lagu berjudul "Lir llir" dan "Suwe Ora Jamu". 
Selanjutnya, guru mengajak siswa mengidentifikasi jenis tangga nada 
pada masing-masing lagu tersebut. 

Siswa dan guru menyanyikan kembali lagu berjudul "Lir-llir" dan "Suwe Ora 
Jamu" bersama-sama. 

Kemudian, siswa menyanyikan lagu tersebut bersama-sama tanpa 
bimbingan guru. 


Catatan: 

Guru dapat meminta siswa maju satu per satu untuk menyanyikan lagu 
jika waktu memungkinkan. Namun, jika waktu tidak memungkinkan, guru 
memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk menyanyikan lagu 
di depan siswa lain. 


• Selanjutnya, siswa diminta menjawab pertanyaan pada buku siswa. 


52 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Alternatif jawaban 

1. Judul lagu :Lirilir 

Jenis tangga nada : Salendro 

Penjelasan : Pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 

1-2-3-5-6. 

2. Judul lagu : Suwe Ora Jamu 

Jenis tangga nada : Pelog 

Penjelasan : Pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 

1-3-4-5-7. 


• Siswa juga diminta untuk mencari lagu-lagu bertangga nada pentatonis 
selain kedua lagu tersebut. Kemudian, siswa diminta menuliskan judul 
lagu, jenis tangga nada, dan penjelasannya. 


• Siswa menuliskan jawaban pertanyaan di 
buku siswa. 

• Guru meminta siswa menyampaikan 
jawaban pertanyaan di depan guru dan 
teman-teman. 

• Guru meminta siswa menyampaikan 
jawaban dengan percaya diri. 

I Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi jenis 
tangga nada lagu pentatonis dengan 
tepat. 

- Siswa mampu menyampaikan jawaban 
pertanyaan dengan percaya diri. 




Hosil Renunoon 


• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: Apa saja yang sudah kamu 
pelajari hari ini? Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari 
ini? Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung dalam bentuk tulisan. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai iklan 
pada media cetak, sifat campuran, dan lagu bertangga nada pentatonis. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 53 







Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak 
materi yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah 
mempelajari materi. 

I Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu menerapkan pengetahuan yang didapat pada 

pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat 
tinggalnya. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa dan orang tua bekerja sama memilih 
lagu mengenai benda-benda di sekitar 
mereka. 

• Selanjutnya, siswa dan orang tua 
menyanyikan lagu tersebut. 

• Siswa diminta menuliskan syair lagu 
tersebut. 

I Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang 
tuanya untuk memilih lagu mengenai 
benda-benda di sekitarnya. 

- Siswa mampu menuliskan syair lagu. 





UMl KcimiAaMiMtti IS911 pode koldm 




54 Buku Guru SD/Ml Kelas V 








Penilaian 

Rubrik Mengamati (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mampu 
menyebutkan 
ketujuh unsur- 
unsur iklan media 
cetak. 

■ Nama produk. 

■ Gambar produk. 

■ Kalimat iklan. 

■ Keunggulan produk. 

■ Harga produk. 

■ Nomortelepon 
pengiklan. 

■ Alamat pengiklan. 

Mampu 

menyebutkan 5-6 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Mampu 

menyebutkan 3-4 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Hanya mampu 
menyebutkan 1-2 
unsur-unsur iklan 
media cetak. 

Keterampilan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
unsur-u nsur iklan 
media cetakyang 
diperlihatkan 
dengan tepat. 

■ Mampu menuliskan 
pendapatnya 
tentang 

kelengkapan iklan 
media cetakdari 
gambar iklan yang 
diperlihatkan. 

■ Mampu 
menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, efisien, 
serta menarik 
dalam keselumhan 
penulisan. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memehuni 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 55 











Rubrik Mencoba (IPA) 

I Kegiatan mencoba dapat dilakukan, baiksecara individu maupun 
kelompok. Berikut contoh penilaian jika kegiatan dilakukan secara 
kelompok. 


Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 
Sifat Campuran 

■ Menjawab 
pertanyaan 
berdasarkan 
percobaan 
mengenai sifat 
campuran pada 
buku siswa dengan 
tepat dan lengkap. 

■ Menyimpulkan 
sifat campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat dan rinci. 

• Menjawab 
pertanyaan 
berdasarkan 
percobaan 
mengenai sifat 
campuran pada 
buku siswa dengan 
tepat. 

• Menyimpulkan 
sifat campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat. 

■ Menjawab 
pertanyaan 
berdasarkan 
percobaan 
mengenai sifat 
campuran pada 
buku siswa dengan 
kurang tepat. 

■ Menyimpulkan 
sifat campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
kurang tepat. 

■ Belum dapat 
menjawab 
pertanyaan 
berdasarkan 
percobaan 
mengenai sifat 
campuran pada 
buku siswa dengan 
tepat. 

■ Belum dapat 
menyimpulkan 
sifat campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat. 

Keterampilan 
Komunikasi 
Penyampaian 
Hasil Percobaan 
Mengidentifikasi 
Sifat Campuran. 

M em presentas i ka n 
hasil percobaan 
mengidentifikasi 
sifat campuran 
dengan percaya 
diri, jelas, dan 
lengkap di depan 
guru dan teman- 
teman. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
mengidentifikasi 
sifat campuran 
dengan percaya 
diri dan jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
mengidentifikasi 
sifat campuran 
dengan kurang 
percaya diri dan 
kurang jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Tidak dapat 
mempresentasi 
kan hasil 
percobaan 
mengidentifikasi 
sifat campuran 
dengan percaya 
diri dan jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Menyanyi (Penilaian SBdP) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu membaca 
notasi angka. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian tangga 
nada pentatonis. 

■ Mampu 

menyebutkan jenis- 
jenis tangga nada. 

■ Mampu 

membedakan lagu 
bertangga nada 
pelog dan salendro. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu 
menyanyikan lagu 
dengan tempo dan 
birama yang tepat 
sesuai jenis tangga 
nada lagu. 

■ Mampu 
menyanyikan lagu 
dengan artikulasi 
jelas. 

■ Mampu menuliskan 
perasaannya setelah 
menyanyikan lagu, 
baik lagu bertangga 
nada pelog maupun 
salendro. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 


• 

C&iatatM 

Pet^tiatat^ (pcn^koran) 
dapat dtiikat cohtoknya 
pada Pei^belajaran 1. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 57 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bohoso Indonesio 

3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


_ SBdP 

3.2 Memahami tangga nada. 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nada dengan iringan 
musik. 



PPKn 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


58 


Buku Guru SD/Ml Kelos V 











Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar orang-orang berpakaian adat 
dari berbagai suku bangsa di Indonesia, siswa dapat mengungkapkan 
pendapatnya tentang perilaku yang mencerminkan hidup rukun dalam 
kehidupan bermasyarakat sesuai gambar dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih menuliskan wujud perilaku hidup rukun sebagai 
warga masyarakat, siswa dapat mengidentifikasikan wujud perilaku hidup 
rukun sebagai warga masyarakat dan menjelaskan pentingnya hidup 
dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan mengamati gambaryang disajikan dan mencari iklan 
pada media cetak, siswa dapat menjelaskan isi iklan dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berlatih memainkan alat musik, siswa dapat memainkan 
alat musik untuk mengiringi lagu sesuai jenis tangga nada lagu dengan 
tepat. 

5. Dengan kegiatan mencoba memainkan melodi lagu menggunakan alat 
musik, siswa dapat memainkan alat musik untuk mengiringi lagu sesuai 
jenis tangga nada lagu dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan, recorder, pianika, teks lagu. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 

1. Apakah kesukaanmu di bidang seni? 

2. Apakah kesukaanmu tersebut sama 
dengan kesukaan temanmu? 

3. Jika berbeda, bagaimana sikapmu 
terhadap perbedaan kesukaanmu dan 
temanmu tersebut? 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
yang akan menyampaikan pendapatnya 
dengan cara mengangkat tangan. 

• Siswa menyampaikan pendapatnya dengan 
percaya diri. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa lain untuk menanggapi, yaitu 
dengan menambahkan jawaban, menyanggah, 
atau memberikan jawaban lain sesuai 
pendapatnya. 




Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 










Catatan: 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra-test dan merangsang 
keingintahuan siswa mengenai materi pentingnya hidup rukun 
dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kegiatan awal 
pembelajaran ini dilakukan secara menarik dan interaktif. 


• Siswa membaca narasi pada buku siswa. 

• Guru menjelaskan materi tentang pentingnya hidup rukun. 


I Hasil yang dlharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi 
mengenai pentingnya hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. 


- Siswa memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pendapatnya 
dengan percaya diri. 


Ayo Mengamati' 


P 


• Pada kegiatan Ayo, Mengamati, Secara 
mandiri siswa diminta untuk mengamati 
gambar orang-orang berpakaian adat dari 
berbagai suku bangsa yang terdapat pada 
buku siswa. 


Catatan: ^ 

Pada kegiatan mengamati, guru 
menstimulus siswa agar cermat dalam 
mengamati gambar. 



MFMBAYAK PAIAK TANDA CtKTA TANAH AiR 


• Guru menstimulus daya analisis siswa melalui pertanyaan, "Apakah 
gambar itu mencerminkan kerukunan?" 

• Guru meminta siswa secara mandiri untuk mengungkapkan pendapatnya 
mengenai gambar secara tertulis. 

• Guru meminta beberapa siswa untuk membacakan jawabannya di depan 
teman sekelas dengan percaya diri. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menambahkan 
jawaban, menyanggah, atau memberikan jawaban lain sesuai 
pendapatnya dengan bahasa yang santun. 

• Guru mengapresiasi semua jawaban siswa. 

• Guru mengontirmasi jawaban siswa dengan melakukan pembahasan 
secara klasikal. 


60 Buku Guru SD/Ml Kelas V 








Altematif Jawaban 

Gambar menunjukkan orang-orang mengena- 
kan pakaian adat dari berbagai daerah. 
Mereka bergandengan tangan. Mereka 
menunjukkan raut wajah senang dan ramah. 
Mereka saling menghargai keragaman. Jadi, 
gambar tersebut mencerminkan kerukunan. 


Aiitrv\aii{jaMabav\ 
dapai dtkei^bangkan (agt 
oleb guru. 


I Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki kecermatan dalam 
mengamati gambar. 

- Siswa mampu menuliskan pendapatnya 
dalam bentuk tulisan. 

- Siswa mampu menyampaikan 
pendapatnya dengan percaya diri. 

- Siswa mampu mengidentifikasi gambar 
yang mencerminkan kerukunan. 

_ T 


Ayo Berlatrh 


• Siswa membaca narasi tentang pentingnya 
hidup rukun antarsesama anggota 
masyarakat pada buku siswa. 


Agame itan luht «rlop oi 


ti baiBM imitH^ luai 


mrmlan^ UnHoh nAun 4i iniimiiiiiiil ii»ii*n^ briurrja «mii 
(Wam lirhmihan den Irannnan Ijnptunjan Hidup mmindi kMi baA 


4 ) 


• Guru menjelaskan tentang pentingnya hidup rukun antarsesama anggota 
masyarakat. 

• Guru mengajukan pertanyaan yang terdapat pada buku siswa, "Apa wujud 
perilakumu untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat?" 


• Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut secara tertulis dan 
mandiri. 


• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengemukakan 
jawabannya di depan kelas. 

• Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 
menambahkan jawaban jika ada jawaban berbeda. 

• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi semua jawaban siswa. 


Alternatif jawaban 

Berikut wujud perilaku untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat. 
- Bekerja bakti membersihkan lingkungan. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 61 












- Membantu tetangga yang mengadakan hajatan. 

- Menyapa tetangga saat berpapasan di jalan. 

- Menghargai tetangga yang berbeda agama. 


I Hasil yang diharapkan 

- Siswa mengetahui pentingnya hidup rukun 
dalam kehidupan bermasyarakat. 


A(itrnait{jaMaban 
dapai dtkei^bangkan (agt 
- o(eh guru. 

L_. 


- Siswa mampu mengungkapkan wujud perilaku siswa untuk hidup rukun 
sebagai warga masyarakat, baik secara 
tertulis maupun lisan. 


- Siswa mampu menerapkan perilaku 
untuk mewujudkan hidup rukun dalam 
kehidupan bermasyarakat. 


Ayo Mengamati' 


• Guru mengajak siswa mengingat kembali 
materi tentang iklan media cetak dengan 
mengajukan pertanyaan, "Apakah 
pengertian iklan? Apakah yang dimaksud 
iklan media cetak?" 

• Guru meminta siswa untuk menjawab 
pertanyaan tersebut dengan cara 
mengangkat tangan terlebih dahulu. 




^ -\ 

• Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada 
khalayak umum. 

• Iklan media cetak adalah iklan yang dipublikasikan menggunakan 
media cetak seperti koran, majalah, atau tabloid. 

V _ ^J 


• Kemudian, guru meminta siswa mengamati gambar pada buku siswa, lalu 
guru mengajukan pertanyaan yang terdapat pada buku siswa, "Apakah 
gambar tersebut merupakan bentuk gambar iklan?" 


Catatan: 



• Pada kegiatan mengamati, guru menstimulus siswa agar cermat dalam 
mengamati gambar. 

• Kegiatan inidapatdilakukan,baiksecara individu,berpasangan,maupun 
kelompok. 


62 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














• Siswa menuliskan pendapatnya dalam bentuk tertulis. 

• Siswa juga diminta mencari iklan pada media cetak, lalu menempelkannya 
pada buku tugas. 

• Siswa menuliskan isi iklan media cetakyang dipilih. 

• Setelah selesai, siswa diminta menyampaikan jawaban di depan teman 
sekelas. 

- Pertama, siswa membacakan pendapatnya tentang gambar yang 
terdapat pada buku siswa. 

Gambaryang terdapat pada buku siswa merupakan gambar iklan. Iklan 
tersebut berisi pengumuman lomba. Tujuan iklan tersebut untuk menarik 
perhatian masyarakat agar mau mengikuti lomba. 

V_!_!_ ) 


- Kedua, siswa menunjukkan gambar iklan media cetak yang dipilihnya. 

• Selanjutnya, siswa menjelaskan isi iklan gambar media cetak tersebut 
dengan percaya diri di depan teman sekelas. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi, 
yaitu dengan cara menyanggah, menyetujui, atau menambahkan jawaban 
dengan bahasa yang santun. 

• Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi semua jawaban siswa. 


I Hasil yang diharapkan 

- Siswa mempunyai kecermatan dan ketelitian dalam mengamati gambar. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi suatu gambar 
merupakan gambar iklan media cetak. 

- Siswa mampu mencari gambar iklan pada media cetak dengan tepat. 


- Siswa memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkan gambar iklan yang 
dipilihnya. 


- Siswa mampu menjelaskan isi iklan media 
cetak, baik secara tertulis maupun secara 
lisan. 


Ayo Mengamati' 


• Guru mengajukan pertanyaan berikut untuk 
merangsang keingintahuan siswa terhadap 
materi selanjutnya. 

o. Apa saja alat musikyang kamu ketahui? 
b. Bagaimana cara memainkan alat musik 
tersebut? 

• Guru meminta siswa untuk menjawab 
pertanyaan tersebut dengan cara 
mengangkat tangan terlebih dahulu. 





Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 63 











• Siswa menyampaikan jawabannya dengan percaya diri. 

• Kemudian, siswa diminta membaca materi tentang cara memainkan alat 
musik recorderdan pianika. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada 
materi yang belum dipahami. 

• Guru menyiapkan recorderatau pianika, lalu menunjukkan kepada siswa. 

• Guru menjelaskan bagian-bagian pada alat musik tersebut. 

_ T 


Ayo Berlatih 


• Guru mempraktikkan cara memainkan alat 
musik tersebut dengan tangga nada yang 
terdapat pada buku siswa. 

• Siswa berlatih memainkan alat musik 
recorderatau pianika dengan tangga nada 
yang terdapat pada buku siswa. 


Catatan: 

Guru berkeliling dan membimbing siswa 
yang masih kesulitan dalam memainkan alat 
musik recorder atau pianika 

• Guru meminta siswa menunjukkan hasil 
berlatihnya dalam memainkan alat musik 
tersebut. 



Alternatit kegiatan 

• Siswa bersama-sama memainkan alat musik recorder atau pianika. 

• Siswa satu per satu memainkan alat musik recorderatau pianika di 
depan kelas. 


Catatan: 

Guru mengajarkan siswa untuk menghargai penampilan teman dengan 
cara memuji atau memberikan tepuktangan. 

I Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki kemauan untuk belajar memainkan alat musik. 

- Siswa memiliki keterampilan bermain alat musik untuk mengiringi lagu 
sesuai tangga nadanya. 

- Siswa mampu menampilkan permainan alat musik di depan guru dan 
teman-teman dengan percaya diri. 


64 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Ayo Mencoba 




• Siswa sudah dapat memainkan alat musik 
recorder atau pianika. 


• Selanjutnya, guru mengajak siswa 
mengamati partitur lagu berjudul "Air 
Sumber Kehidupan". 




3.01334 4 ••04 3.034 3 


A » slahimengc tlr Oonhu tu sampaikehl 


5.3 554 3 2 «233 4. « «54 


• Lagu tersebut menggunakan nada dasar 




lir A ir I Qi sum berte Mdup on Bogimokh 


Do=C, birama 2/4, dan tempo sedang. , . . , , , 

• Guru mencontohkan cara memainkan t ^ 

melodi lagu menggunakan alat musik 

recorder atau pianika. 

• Siswa berlatih memainkan melodi lagu 
menggunakan alat musik recorderatau 
pianika sesuai contoh guru. 

• Guru berkeliling dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

• Kemudian, guru meminta siswa menunjukkan keterampilan memainkan 
melodi lagu tersebut menggunakan alat musik recorderatau pianika di 
depan teman sekelas dengan percaya diri. 




Catatan: — 

Guru dapat meminta siswa maju satu per satu untuk memainkan melodi 
lagu jika waktu memungkinkan. Namun, jika waktu tidak memungkinkan, 
guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untukmenampilkan 
permainan alat musiknya di depan siswa lain. 

• Guru dan siswa lain memberikan apresiasi dengan cara memuji atau 
bertepuk tangan. 

I Hasil yang diharapkan 

- Siswa memiliki keterampilan bermain alat musik untuk mengiringi lagu 
sesuai tangga nadanya. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri saat memainkan alat musik di depan 
teman-teman dan guru. 

- Siswa mampu menghargai penampilan teman. 



• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: Apa saja yang sudah kamu 
pelajari hari ini? Apa mantaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari 
ini? Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung secara tertulis. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


65 










• Guru mengidentiYikasi dan menganalisis jawaban tiap-tiap siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran yang dilakukan. 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untukmengukurseberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

I Hasil yang diharapkan 

- Siswa dapat menerapkan hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. 

- Siswa memahami materi mengenai iklan media cetakdengan baik. 

- Siswa mampu bermain alat musik untuk mengiringi lagu. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa bersama orang tuanya bekerja 
sama memilih sebuah lagu. Lagu tersebut 
dapat bertangga nada diatonis ataupun 
pentatonis. 

• Siswa dan orang tua menyanyikan lagu 
tersebut. 

• Siswa membaca pertanyaan yang terdapat 
pada buku siswa, "Saat bernyanyi bersama, 
apakah kamu merasakan kerukunan antara 
kamu dan anggota keluargamu? Mengapa?" 

• Siswa menuliskan perasaannya saat 
menyanyikan lagu tersebut bersama orang 
tuanya. 

• Siswa menyampaikan hasil tulisannya 
kepada guru dan teman sekelas. 

I Hasil yang diharapkan 

- Siswa mampu berkerja sama dengan orang tuanya dalam memilih lagu. 

- Siswa mampu menuliskan perasaannya tentang kerukunan antara siswa 
dan keluarga saat menyanyikan lagu bersama-sama. 

- Siswa mampu menyampaikan hasil tulisannya. 



66 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Penilaian 

Rubrik Berlatih (PPKn) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Menjelaskan 
pengertian hidup 
rukun. 

■ Menjelaskan 
pentingnya hidup 
rukun. 

■ Mengidentifikasi 
perilaku yang 
menunjukkan hidup 
rukun sebagai 
warga masyarakat. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Menuliskan wujud 
perilaku hidup 
rukun sebagai 
warga masyarakat 
dengan tepat 
dan logis, serta 
menggunakan 
kalimat bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar. 

Menuliskan 
wujud perilaku 
hidup rukun 
sebagai warga 
masyarakat 
dengan kurang 
logis dan 
sistematis, 
namun dapat 
menggunakan 
kalimat bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar. 

Menuliskan 
wujud perilaku 
hidup rukun 
sebagai warga 
masyarakat 
dengan kurang 
logis dan 

sistematis, serta 
menggunakan 
kalimat bahasa 
Indonesia dengan 
kurang baik dan 
benar. 

Belum dapat 
menuliskan 
wujud perilaku 
hidup rukun 
sebagai warga 
masyarakat 
dengan logis dan 
sistematis, serta 
belum dapat 
menggunakan 
kalimat bahasa 
Indonesia dengan 
baik dan benar. 


Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 67 










Rubrik Mencoba (Penilaian SBdP) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu membaca 
notasi angka. 

■ Mengetahui tentang 
tempo dan birama 
lagu. 

■ Memahami tentang 
tangga nada. 

■ Mengetahui cara 
bermain recorder 
atau pianika. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Mampu 
menggunakan 
recorder atau 
pianika, serta 
memainkan 
melodi lagu sesuai 
tangga nada 
dengan tepat dan 
tanpa bimbingan 
guru. 

Mampu 
menggunakan 
recorder atau 
pianika, serta 
memainkan 
melodi lagu 
sesuaitangga 
nada dengan 
tepat, namun 
memerlukan 
sedikit bimbingan 
guru. 

Mampu 
menggunakan 
recorder atau 
pianika, serta 
memainkan 
melodi lagu 
sesuaitangga 
nada dengan 
tepat, namun 
memerlukan 
banyak 

bimbingan guru. 

Tidak dapat 
menggunakan 
recorder atau 
pianika, serta 
memainkan 
melodi lagu 
sesuaitangga 
nada dengan 
tepat tanpa 
bimbingan guru. 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 











Jwrha/ pt\ni{aia\n ptr ^uh>it\nna i\ni bi^a 
cligur\akcir\ ^tbagai daia uhiuk pty\gi^iar\ 
rapor akaclticy)ik ^i^t^a ptr ^ttmt^itr. Dari daia 
pthcapaiar) ^i^uoa ptr ^ubittyy^a ihi, guru dapai 
lyyttlibai day) tytthgukur pthcapaiar) kotyiptith^i 
^i^uoa da\r) lyy)tlyy)btrikar) Ulyy)par) balik y^hg 
kor)^irukii{ btrda^arkar) daia ptr)i(aiar) auitr^iik 
yswog diry)i(ikir)ya. 


Contoh penilaian lain sebagai berikut. 


PENILAIAN 

A. Teknik Penilaian 

• Penilaian Sikap: kerja sama, peduli, komunikatif 

• Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

• Penilaian Keterampilan: Uji unjuk kerja 

B. Bentuk Instrumen Penilaian 

1. Sikap 


Contoh kolom penilaian sikap sebagai berikut. 

Berilah tanda centang ('C) pada kolom yang sesuai dengan sikap 
masing-masing siswa. 


No. 

Nama Siswa 

Sikap 

Kerja sama 

Peduli 

Komunikatif 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

1. 











2. 











3. 











dst. 













Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 




























2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaaan 
pada buku siswa. 

Contoh Pormat Penilaian 


No. 

Nama Siswa 

Hasil Penilaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Aspek 3 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

1. 








2. 








3. 








4. 








5. 








6. 








7. 








8. 








9. 








10. 








11. 








12. 








13. 








14. 








15. 








16. 








17. 








18. 








19. 








20. 









Keterangan: 

Contoh keterangan untuk isian pada kolom aspek sebagai berikut. 

1. Aspek 1: Menjelaskan pengertian gaya dan gerak. 

2. Aspek 2: Menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak 

3. Aspek 3: Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 
































3. Keterampilan 

Penilaian uji unjuk kerja 
Contoh Rubrik Membuat Laporan 


Kompetensi: 


Aspek 

Boik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi dan 

Pengetahuan; 

Isi laporan 
lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
penulis yang 
menyeluruh atas 
materi yang 
dlrlngkas. 

Keseluruhan 
laporan dibuat 
dengan baik, 
lengkap dan dapat 
memberikan 
intormasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca, 
serta disajikan 
dengan menarik. 

Keseluruhan 
laporan dibuat 
dengan baik, 
lengkap, 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Sebagian besar 
laporan dibuat 
dengan baik 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Hanya sebagian 
kecil laporan 
dibuat dengan 
baik, lengkap 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Penggunaan 

Bahasa 

Indonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
laporan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Slkap: Laporan 
dibuat dengan 
cermat dan teliti, 
sesuai dengan 
tenggat waktu 
dan batasan 
materi yang 
ditugaskan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan, 
disertai juga 
dengan kreativitas 
dalam bekerja 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik 
dan terpuji. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih 
dapat terus 
ditingkatkan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih harus 
terus diperbaiki. 

Keterampilan 
Penulisan: 
Laporan dibuat 
dengan benar, 
sistematis dan 
jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
laporan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 



Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 













Contoh Pormat Penilaian Sikap 


JURNAL SIKAP RELIGI (K1 1) 


NAMA SEKOLAH 
KELAS/SEMESTER 
TAHUN PELAJARAN 


No. 

TANGGAL 

NAMA PESERTA 

DIDIK 

CATATAN GURU 

BUTIR SIKAP 

1. 

17/100/201? 

ibrahiim 

M&ngajak ihalai 
berjai/yiaah 

^tiaaian beribadah 

2. 





3. 




































Sikap Spiritual: 


1. Ketaatan beribadah. 

2. Berperilaku syukur. 

3. Berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. 

4. Toleransi beragama. 


Mengetahui .,. 

Kepala Sekolah Guru Kelas 


NIP. 




NIP. 


72 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 



























Contoh Penilaian AkhirSubtema 


JURNAL PENILAIAN SISWA PER SUBTEMA 


Nama Siswa 
Kelas 
Tema 
Sub Tema 


Sikap 

Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun,peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga,teman, dan 
guru. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Pengetahuan 

Memahami 
pengetahuan 
faktual dengan 
cara mengamati 
(mendengar, melihat, 
membaca) dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu 
tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, serta 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah 
dan di Sekolah. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 


























Keterampilan 

Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, 
dalam gerakan yang 
mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 
































Subtema 1: Benda Tunggal dan Campuran 


73 
































Subtema 2 

Benda dalam Kegiatan Ekonomi' 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



1.4 


2.4 


3.4 


4.4 


Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 
Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 



74 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 



















Subtema 2 

Benda dalam Kegiatan Ekonomi' 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN 



1. Mengamati paparan iklan melalui media 
elektonik. 

2. Membaca karakteristik iklan elektronik. 

3. MengidentiJikasi penyusun zat minuman. 

4. Membuat bagan tentang materi. 

5. Percobaan membuat larutan. 


Sikap 

• Percaya diri dan Bekerja sama 
Pengetahuan 

• Iklan elektronik serta zat campuran 
homogen dan zat campuran heterogen. 

Keterampilan 

• Menganalisis, mengomunikasikan, 
menuliskan hasil percobaan 



1. MengidentiJikasikan produk iklan elektronik. 

2. Berdiskusi mengenai materi zat tunggal, 
zat campuran homogen, dan zat campuran 
heterogen. 

3. Mengamati pola lantai tari daerah. 

4. Berkreasi membuat pola lantai tari. 


Sikap 

• Percaya diri, bekerja sama, dan 
bertanggung jawab 

Pengetahuan 

• Iklan elektronik, materi zat tunggal, zat 
campuran homogen, dan zat campuran 
heterogen, pola lantai karya tari. 

Keterampilan 

• MengidentiJikasikan, mengomunikasikan, 
berkreasi 



1. MengidentiJikasi ciri iklan elektronik. 

2. Membaca teks tentang makna persatuan dan 
kesatuan. 

3. Berdiskusi tentang peristiwa sehari-hari yang 
mencerminkan persatuan dan kesatuan. 

4. Membaca teks tentang kegiatan ekonomi. 

5. MengidentiJikasikan kegiatan ekonomi. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu, Percaya diri, dan 
bertanggung jawab 

Pengetahuan 

• Ciri Iklan elektronik, makna penting 
persatuan dan kesatuan, kegiatan ekonomi. 

Keterampilan 

• MengidentiJikasi, mengomunikasikan, 
menuliskan. 



1. MengidentiJikasikan isi dan jenis iklan 
elektronik. 

2. Membaca tentang usaha ekonomi. 

3. Berdiskusi mengenai kegiatan ekonomi dan 
akibatnya jika tidak berkegiatan ekonomi. 

4. Membuat Kliping 

5. Mengamati gambar mengenai kerukunan 
untuk persatuan dan kesatuan dalam keluarga 
dan masyarakat. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu, percaya diri, kerja sama, 
dan bertanggung jawab. 

Pengetahuan 

• Isi dan jenis iklan elektronik, usaha 
ekonomi, rukun untuk persatuan dan 
kesatuan, manlaat keberagaman 
karakteristik individu. 

Keterampilan 

• MengidentiJikasikan, berdiskusi, 
mengomunikasikan 



1. Mengamati iklan elektronik. 

2. Menjelaskan inJormasi isi iklan. 

3. MengidentiJikasikan penyusun zat campuran 
dan menyebutkan ciri-ciri zat campuran. 

4. Mengamati pola lantai gerak tari. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu dan bertanggung jawab 
Pengetahuan 

• Informasi isi pada iklan, penyusun zat 
capuran, pola lantai karya tari. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasikan, mengomunikasikan, 
memeragakan pola lantai geraktari. 



1. Mengamati iklan dan menyimpulkan isi iklan. 

2. Menjelaskan cara menciptakan kerukunan di 
lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. 

3. Membuat dan memperagakan pola lantai. 


Sikap 

• Percaya diri dan kreatif. 

Pengetahuan 

• Isi iklan, rukun untuk persatuan dan 
kesatuan, pola lantai karya tari. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasikan, mengomunikasikan, 
memeragakan gerak tari. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 

















Pemetaan Kompetensi Dasar 




Buku Guru SD/Ml Kelas V 











Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati paparan iklan melalui media radio, televisi, 
dan internet, siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik 
dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih mencari dan memilih contoh iklan elektronik, 
siswa dapat menuliskan kesimpulan isi iklan elektronik dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan membaca karakteristik iklan elektronik, siswa dapat 
menjelaskan kembali karakteristik iklan elektronik, baik iklan radio, iklan 
televisi, maupun iklan internet dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berkreasi menggambar benda yang ada dalam iklan 
televisi, siswa dapat menggambar benda yang ada dalam iklan televisi 
dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan minuman, siswa dapat 
mengidentifikasi zat penyusun minuman, lalu mengklasifikasikan ke 
dalam zat tunggal dan zat campuran dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan berlatih membuat bagan tentang materi, siswa dapat 
menyimpulkan jenis materi suatu benda dan contohnya dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan mencoba membuat larutan, siswa dapat menuliskan 
perbedaan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen dalam 
bentuk laporan dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan elektronik (radio, televisi, dan internet), gelas plastik 

transparan, sendok plastik, air, gula putih, dan kopi bubuk. 


Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran 


Ayo Membaca 



• Pada awal pembelajaran, guru 

mengondisikan siswa secara klasikal dengan 
mengajak siswa untuk mengamati gambar 
sambil mendengarkan guru membacakan 
narasi pada balon kalimat. 


• Kemudian, guru mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan berikut. 

a. Apo kamu pernah menonton iklan di 
televisi? 


b. Apa iklan yang kamu tonton? 




Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 











• Guru memberi kesempatan kepada siswa yang ingin menjawab pertanyaan 
tersebut dengan mengangkat tangan. 

• Siswa menceritakan iklan yang pernah ditonton di televisi dengan percaya 
diri. 

• Kemudian, guru menjelaskan bahwa iklan di televisi merupakan 
iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya 
menggunakan media elektronik. 

Catatan: 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra-test dan merangsang keingin- 
tahuan siswa untuk belajar tentang iklan elektronik. Dengan demikian, 
kegiatan awal pembelajaran awal ini dilakukan secara menarik dan 
interaktif. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi 
mengenai iklan elektronik. 

- Siswa mengetahui dan memahami pengertian iklan elektronik. 

- Siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik. 


Ayo Mengannati 


• Guru dapat melakukan alternatif kegiatan berikut. 


1. Guru membacakan materi tentang tiga paparan bentuk iklan elektronik 
dan siswa mendengarkan. Kemudian, guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami. 
Selanjutnya, guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskan kembali 
dengan bahasanya sendiri tentang iklan 
melalui radio, televisi, dan internet. 


2. Guru meminta siswa membacakan materi 
tentang tiga paparan bentuk iklan 
elektronik secara bergantian. Kemudian, 
guru memberi kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya jika ada materi 
yang belum dipahami. Selanjutnya, guru 
menjawab pertanyaan siswa. 

3. Guru meminta siswa membaca dengan 
senyap materi tentang tiga paparan 
bentuk iklan elektronik. Kemudian, 
guru meminta beberapa siswa untuk 
menjelaskan kembali materi tersebut 
dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya, 
guru mengonfirmasi penjelasan siswa. 




Uon iv —in9i Ruoooan 
(MUUUtMM» 


1‘i T e ni c u T .«■■.nmc 
Maina tmonoi mara |iun«a aMtni«. 

CreRSlMU (SIMU tCMMOtRN KMMU(> 



A0a ni RMn mdmtong di«ai hoitiu (moti nKkMi * elM? BeiMMortiap 




78 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Catatan: — 

Guru memotivasi siswa agar aktif dalam kegiatan ini, misalnya bertanya 
jika ada materi yang belum dipahami. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki kemampuan untuk memahami teks bacaan. 

- Siswa mengetahui iklan elektronik melalui radio, televisi, dan internet, 
serta contoh-contohnya. 

- Siswa dapat menjelaskan isi iklan iklan elektronik melalui radio, televisi, 
dan internet. 


T 


r Ayo Berlatih 





• Siswa telah mengetahui iklan elektronik 
melalui radio, televisi, dan internet. 

• Siswa diminta memilih salah satu bentuk 
dari ketiga iklan elektronik tersebut, 
kemudian mencari contoh iklan. 

• Siswa mengidentifikasi iklan tersebut 
dengan cara menuliskan kalimat iklan jika 
iklan yang dipilih iklan radio. Jika yang 
dipilih iklan televisi, siswa menuliskan script 
dan storyboardnya. Jika siswa memilih iklan 
internet, siswa diminta menempelkan iklan 
pada lembaran kertas. 

• Selanjutnya, siswa membuat kesimpulan isi 
iklan elektronik yang dibuat. 






• Siswa menuliskan hasil identifikasinya seperti contoh yang terdapat pada 
buku siswa. 


Catatan: -- 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
informasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa agarterbiasa untuk mengolah data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan dan lisan. 


• Setelah selesai, siswa diminta mempresentasikan hasilnya di depan teman 
sekelas dengan percaya diri. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi dengan 
cara menambahi jawaban, menyanggah, atau memberi masukan. 

• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi jawaban siswa. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


79 













I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mencari contoh iklan elektronik, baik melalui radio, 
televisi, maupun internet, lalu menunjukkannya kepada guru dan teman 
sekelas. 

- Siswa dapat menjelaskan isi iklan elektronik, baik secara tertulis 
maupun lisan. 


T 


Ayo Berlatih 


• Guru merangsang keingintahuan 
siswa dengan mengajukan pertanyaan, 
"Bagaimana karakteristik iklan radio, televisi, 
dan internet?" 

• Siswa yang akan menjawab pertanyaan 
tersebut diminta untuk mengangkat 
tangannya terlebih dahulu. 

• Siswa menjawab pertanyaan tersebut sesuai 
pengetahuannya. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain untuk menanggapi jawaban temannya. 

• Selanjutnya, guru dapat memilih alternatif 
kegiatan membaca berikut. 




1. Guru membacakan materi tentang karakteristik ketiga iklan elektronik, 
yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Siswa diminta 
mendengarkan. Kemudian, guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Selanjutnya, 
guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskan kembali dengan 
bahasanya sendiri tentang karakteristik ketiga iklan elektronik, yaitu 
iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. 


2. Guru meminta siswa membacakan materi tentang karakteristik ketiga 
iklan elektronik, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet secara 
bergantian. Kemudian, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Selanjutnya, guru 
menjawab pertanyaan siswa. 

3. Guru meminta siswa membaca dengan senyap materi tentang 
karakteristik ketiga iklan elektronik, yaitu iklan radio, iklan televisi, 
dan iklan internet. Kemudian, guru meminta beberapa siswa untuk 
menjelaskan kembali materi tersebut dengan bahasanya sendiri. 
Selanjutnya, guru mengonfirmasi penjelasan siswa. 


Catatan: 



Guru memotivasi siswa agar aktif dalam kegiatan ini, misalnya bertanya 
jika ada materi yang belum dipahami. 


80 Buku Guru SD/Ml Kelas V 








I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu memahami teks bacaan yang dibaca dengan baik. 

- Siswa mampu menjelaskan kembali karakteristik iklan radio, televisi, 
dan internet. 



• Siswa telah memahami bentuk iklan elektronik, salah satunya iklan televisi. 

• Guru meminta siswa memilih salah satu gambar benda yang diiklankan di 
televisi. 

• Siswa diminta berkreasi dengan menggambar kembali benda yang 
diiklankan tersebut pada sehelai kertas. 

• Siswa diminta menggambar benda tersebut semenarik mungkin, lalu 
mewarnainya. 


Catatan: 

Guru memotivasi siswa untukmengembangkan daya kreasinya semaksimal 
mungkin. 


• Setelah selesai, siswa menunjukkan hasil 
gambarnya di depan kelas. 

• Siswa menyampaikan alasan memilih 
gambar benda tersebut dan menjelaskan isi 
iklan tentang benda tersebut. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
lain untuk menanggapi dengan bertanya 
atau memberi masukan. 

• Siswa mengumpulkan hasil gambarnya 
untuk dinilai. 

• Guru mengapresiasi hasil gambar siswa 
dengan menempelkan gambar terbaik, 
misalnya tiga atau lima gambar terbaikdi 
papan majalah dinding kelas. 




60 ' 


I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa memiliki keterampilan berkreasi menggambar benda yang 
diiklankan di televisi. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri untuk menunjukkan hasil gambarnya. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri saat mengungkapkan alasan memilih 
benda yang diiklankan di televisi. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 81 











Ayo Mengamati' 


P 

• Guru meminta siswa mengamati gambar iklan minuman pada buku siswa. 

• Kemudian, guru mengajukan pertanyaan, "Manakah minuman yang 
termasuk zat tunggal?" dan "Manakah minuman yang termasuk zat 
campuran?" 

• Siswa menjawab pertanyaan tersebut dengan cara mengangkat tangan 
terlebih dahulu. 


• Siswa menyebutkan minuman yang 
termasuk zat tunggal. Siswa juga 
menyebutkan minuman yang termasuk zat 
campuran. Jika minuman termasuk zat 
campuran, siswa diminta menyebutkan zat 
penyusunnya sesuai pengetahuannya. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain untuk menanggapi. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 

• Selanjutnya, guru mengonfirmasi jawaban 
siswa dengan membacakan penjelasan 
gambar. 

• Setelah itu, guru memancing rasa ingin tahu 
siswa dengan mengajukan pertanyaan, 
"Apakah yang dimaksud materi, zat tunggal, 
dan zat campuran?" 




M mmtrci «nCTupokdn minCTi caMM. M ■tmaal <n*naMrii Mt 

tia«0^ «MO bwupo ttitw* Alr wnm M liM wwnMu «M don bou. A» 
■ongol proling Lagi batibyi i i mw io Mnmniiiiaiiammaibm * lilrr nfcf 
niin«Blde*»««»<dliihonM«ii H ii M ii.AlritiiiiBt«?Aqwnriwa» «o wiu>dB 


mcnmkitM MMulMn lidtdi «Aan A htrr oir. 
2. Wnanonih nn nMKinngiliootTibarSIU 




• Guru meminta siswa membaca materi 

tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran yang terdapat pada buku 
siswa. 


Alternatif kegiatan membaca 

- Siswa membaca dengan senyap. 

- Siswa membaca dengan lantang dan bergantian. 


• Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
jika ada materi yang belum dipahami. 

• Guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskan secara detail. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi zat tunggal dan zat campuran dengan 
tepat. 

- Siswa dapat menjelaskan kembali tentang materi, zat tunggal, dan zat 
campuran. 


82 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Zat Tunggal 


MATERl 





Zat 

Campuran 


0 


Logom perok. bfsi, 
fmrts, cton 
platina 

Non-logom; Oksigen. nltmgen, 
_ HrtftX3n _ , 


Ciarom, tiir, dnn guln 


Homogen 




Heterogen 



Sirop don orolit 


• Aii der^yrin kopi lumbuk 
Ali dengon toooh 
Alr cii^ngoi» niinyril<. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa rnampu meriyirnpulari rnateri dalam bentukbagan. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri saat menunjukkan dan 
mempresentasikan bagan yang dibuat. 


Ayo Mencoba 


9.2ai o^uan 


Siswa telah mengetahui tentang zat campuran homogen dan zat 
campuran heterogen. 

Selanjutnya, siswa akan melakukan percobaan untuk mengetahui perbedaan 
sifat kedua zat tersebut. 

Guru meminta siswa membentuk kelompok 
yang terdiri atas enam siswa. 

Setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan 
sesuai yang disebutkan pada buku siswa. 

Selanjutnya, siswa melakukan percobaan 
sesuai langkah-langkah yang terdapat pada 
buku siswa. 

Siswa membandingkan hasil kedua larutan. 

Siswa menuliskan kesimpulan dan 
perbedaan kedua larutan tersebut. 





n umkm dt P 


4 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


83 
































r -\ 

Hasil percobaan 

Perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi, 

a. sifat larutan gula: tercampur sempurna. 

b. Sifat larutan kopi: tidak tercampur sempurna. 

Kesimpulan 

• Larutan gula merupakan zat campuran homogen. 

• Larutan kopi merupakan zat campuran heterogen. 

V_!_ y 


• Siswa mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelompok lain. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
kelompok lain untuk menanggapi, baik 
dengan cara bertanya, menyanggah, 
menambahkan jawaban, maupun memberi 
masukan. 

• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi 
jawaban siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui perbedaan zat 
campuran homogen dan zat campuran 
heterogen. 

- Siswa mampu membedakan sifat larutan. 

- Siswa mampu menyimpulkan hasil perco- 
baan. 

- Siswa mampu bekerja sama dalam tugas 
kelompok. 

- Siswa mampu mempresentasikan hasil 
kerja kelompok dengan percaya diri. 



• Berdasarkan pernyataan pada buku 
siswa: Apa yang sudah kamu pahami dari 
pembelajaran di atas? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk 
mengemukakan pendapatnya berdasarkan 
pemahaman yang sudah didapatkannya 




C OptiuCiul 

l4iiig>ii>.fc*mjUittikiat 


I. K» utiij t » tp»Tlia ai .i» n <>n»lri W ai ji > i i |*i iifli%naMpai. 
^«tatgMirnW. maaiBStaan guM W «aln gnot yung «aaMla 




bm 







84 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















selama kegiatan pembelajaran berlangsung dalam bentuk tulisan. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa. 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untukmengukurseberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menerapkan pengetahuan yang didapat pada 
pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. 

- Siswa mampu mengendalikan diri terhadap produk-produk yang 
ditawarkan dalam iklan. 



• Siswa bertanya kepada ibunya tentang cara 
membuat makanan yang pernah disajikan, 
misalnya adonan bakwan, kue, atau 
minuman. 





• Siswa menuliskan jawaban yang 
disampaikan ibu pada buku tugas. 

• Selanjutnya, siswa mengidentifikasi 
adonan makanan atau minuman tersebut 
merupakan zat tunggal atau zat campuran 
dalam bentuk tulisan. 

• Siswa mengumpulkan hasil tulisannya 
kepada guru. 

I Hasil yang Diharapkan - 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang 
tuanya. 

- Siswa mampu mengidentifikasi zat tunggal dan zat campuran. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 85 







Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (y^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mamenuhi 

khteria berikut. 

■ Mengetahui 
bentuk-bentuk 
iklan elektronik 
(radio, televisi, 
dan intemet). 

■ Memahami 
karakteristik iklan 
radio, televisi, 
dan intemet. 

■ Mampu 
membedakan 
iklan radio, 
televisi, dan 
internet. 

■ Memenuhi 2 dari 

3 dori kriteria 
yang ditetapkan. 

■ Hanya 

memenuhi 1 dah 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

■ Tidak memenuhi 
semua kriteha 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menemukan satu 
contoh iklan yang 
dipilih, baik iklan 
radio, televisi, 
maupun intemet 
dengan tepat. 

■ Mampu menuliskan 
kesimpulan isi iklan 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

■ Mampu 

mempresentasikan 
hasil kegiatan 
dengan bahasa 
yang santun, 
lantang, dan 
artikulasi jelas. 

Memenuhi 2 dari 

3 khteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 khteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memehuni 
semua kriteha 
yang ditetapkan. 


86 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Mencoba (Penilaian IPA) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi kelima 

kriteha berikut. 

• Mampu 
menyebutkan 
pengertian zat 
campuran homogen. 

■ Mampu menyebutkan 
pengertian zat 
campuran heterogen. 

■ Mampu menyebutkan 
perbedaan zat 
campuran homogen 
dan zat campuran 
heterogen. 

■ Mampu menyebutkan 
sifat lamtan gula. 

■ Mampu menyebutkan 
sifat lamtan kopi. 

Memenuhi 3-4 
dori 5 kriteria 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

5 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi kelimo 

kriteria berikut. 

■ Mampu melakukan 
langkah-langkah 
percobaan dengan 
benar. 

■ Mampu 

mengidentihkasi hasil 
percobaan lamtan. 

■ Mampu menuliskan 
kesimpulan 
berdasarkan hasil 
percobaan. 

■ Mampu menuliskan 
perbedaan sifat 
lamtan gula dan kopi. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan benar, 
ehsien, serta menarik 
dalam keselumhan 
penulisan. 

Memenuhi 3-4 
dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

5 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 5 kriteria 
yang ditetapkan. 


Penilaian (penskoran): 


Total nilai siswa ^ ^ 
Total nilai maksimal 


Contoh: ^^ ^ ^ X 10 = 9,2 

O 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 87 












Pemetaan Kompetensi Dasar 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar alat elektronik, siswa 
mengidentifikasi contoh produk iklan elektronik dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan membaca dan mengamati gambaralat elektronik, siswa 
dapat menjelaskan kembali pengertian iklan elektronik dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan mengamati gambar-gambar iklan elektronik, siswa 
mampu memberikan penilaian terhadap contoh iklan elektronik mengenai 
kelengkapan unsur-unsur iklan elektronik dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi tentang mencari contoh materi termasuk 
zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen, siswa 
dapat menjelaskan alasan materi tersebut termasuk zat tunggal, zat 
campuran homogen, dan zat campuran heterogen dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan mengamati pola lantai tarian daerah, siswa dapat 
menjelaskan kembali tentang pola lantai tarian daerah dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan berkreasi membuat contoh bentuk pola lantai tari, siswa 
dapat memperagakan pola lantai tersebut dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan berlatih mencari contoh gerakan tarian daerah, siswa 
dapat menjelaskan dengan tepat pola lantai tarian daerah tersebut dengan 
tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar alat elektronik, gambar iklan elektronik, adonan makanan (bakwan), 

minuman (air putih, es teh, kopi panas), video tari daerah. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajar 

• Pada awal pembelajaran, guru 
mengondisikan siswa secara klasikal denga 
mengajak siswa untuk mengamati gambar. 

• Kemudian, guru mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan berikut. 
o. Apa nama alat elektronik yang 

dibersihkan Siti? 

b. Apa saja alat elektronik yang ada di 
rumahmu? 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
yang ingin menjawab pertanyaan tersebut 
dengan mengangkat tangan. 

• Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan 
oleh guru dengan percaya diri. 

• Siswa diminta membacakan tulisan pada 
awal pembelajaran. 



Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


89 










Altematif Kegiatan 

• Guru dapat meminta siswa untuk membacakan tulisan pada kalimat. 

• Hindari kegiatan menunjuk siswa. 


Catatan: 

Kegiatan inidimaksudkan sebagai pra-testdan merangsang keingintahuan 
siswa untuk belajar tentang iklan elektronik. Dengan demikian, kegiatan 
awal pembelajaran awal ini dilakukan secara menarik dan interaktif. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi 
mengenai iklan elektronik. 

- Siswa mengetahui contoh alat elektronik. 


Ayo Mengamati 


• Guru meminta siswa mengamati gambar alat-alat elektronik pada buku 
siswa. 

• Kemudian, siswa membaca penjelasan tentang alat elektronik tersebut. 


Alternatif kegiatan membaca 

• Siswa membaca dengan senyap. Guru memberikan waktu 10-15 
menit. 

• Siswa membaca dengan suara lantang secara bergantian dengan 
teman. 


• Guru memberikan pertanyaan pancingan 
berdasarkan isi materi pada buku siswa, 
misalnya, "Apa fungsi alat-alat elektronik 
tersebut bagi industri periklanan?" 

• Siswa yang ingin menjawab pertanyaan 
tersebut diminta mengangkat tangan 
terlebih dahulu, lalu menjawab pertanyaan 
guru sesuai pemahamannya. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain untuk menjawab jika ada jawaban 
berbeda. 

• Selanjutnya, guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya jika terdapat 
materi yang belum dipahami. 



90 Buku Guru SD/Ml Kelas V 















• Kegiatan ini dapat melatih rasa ingin tahu dan kekritisan siswa terhadap 
materi yang diberikan. 

• Guru menjawab pertanyaan siswa dan menjelaskan kembali secara lebih 
detail. Guru menjelaskan bahwa alat-alat elektronik antara lain berfungsi 
sebagai sarana iklan sehingga masyarakat mengetahui produk-produk 
yang diiklankan. Oleh sebab itu, iklan yang ditayangkan melalui alat-alat 
elektronik disebut iklan elektronik. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui alat-alat elektronik yang terdapat di lingkungan 
sekitarnya. 

- Siswa dapat menjelaskan kembali pengertian iklan elektronik. 

- Siswa dapat menjelaskan fungsi alat-alat elektronik bagi industri 
periklanan. 

- Siswa dapat menjelaskan kelebihan beriklan melalui radio, televisi, dan 
internet. 


T 


r Ayo Berlatih 





• Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali pengertian iklan elektronik dengan 
mengajukan pertanyaan pada buku siswa, 
"Apa pengertian iklan elektronik?" 

• Siswa menjawab pertanyaan guru dalam 
bentuk tertulis. 

• Selanjutnya, guru meminta beberapa siswa 
untuk menyampaikan jawabannya secara 
lisan dengan percaya diri. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa lain untuk menanggapi dengan cara 
menambahkan jawaban. 



«pAahtontdMlWkwd Um 

rtiUm Utowi UrHm 



4 aBMPBtataiCamKtiM) 




70 


• Guru mengapresiasi jawaban semua siswa, 

lalu mengonfirmasi jawaban yang benar. Iklan elektronik adalah iklan 
yang disampaikan melalui media elektronik, misalnya radio, televisi, dan 
internet. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menjelaskan kembali pengertian iklan elektronik. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri dalam menyampaikan jawabnnya 
secara lisan. 

• Guru menstimulus siswa untuk belajar lebih jauh lagi mengenai iklan 
elektronik dengan mengajukan pertanyaan, "Bagaimana unsur iklan 
elektronik agar menarik perhatian masyarakat?" 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 91 












• Siswa menjawab pertanyaan guru sesuai 
pengetahuannya. 

• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi 
jawaban siswa dengan menjelaskan 
unsur-unsur iklan elektronik agar menarik 
perhatian masyarakat seperti pada buku 
siswa atau mencari sumber lainnya. 

• Setelah itu, guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya jika terdapat 
materi yang belum dipahami. 

• Kemudian, guru meminta siswa mengamati 
gambar-gambar iklan pada buku siswa. 

• Guru meminta siswa mengomentari iklan 
tersebut dengan memperhatikan kesesuaian 
dengan unsur-unsur iklan elektronik, serta 
alasannya secara tertulis. 

Catatan: 

• Kegiatan inidapatdilakukan,baiksecara individu,berpasangan,maupun 
kelompok. 

• Guru berkeliling sambil membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

• Setelah selesai, siswa diminta menyampaikan jawabannya di depan kelas. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi 
dengan cara bertanya, menyanggah, menambahkan jawaban, atau 
memberikan masukan. 

• Kemudian, siswa mengumpulkan hasilnya kepada guru untuk dinilai. 

• Guru mengapresiasi dan mengontirmasi jawaban siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menunjukkan dan menjelaskan unsur-unsur iklan 
elektronik jika disajikan gambar iklan elektronik. 

- Siswa dapat memberikan penilaian tentang unsur-unsur iklan elektronik 
jika disajikan gambar iklan elektronik. 

- Siswa mampu menyampaikan jawaban, baik secara tertulis maupun 
lisan. 



92 Buku Guru SD/Ml Kelas V 

















Ayo Berdrskusr 



Guru membacakan narasi pada buku 
siswa atau guru meminta siswa membaca 
narasi pada buku siswa. 

Kemudian, siswa diminta mengamati 
gambar makanan dan minuman. 

Guru meminta siswa mengidentifikasi 
makanan dan minuman tersebut termasuk 
zat tunggal, zat campuran homogen, atau 
zat campuran heterogen. 

Siswa menyebutkan dan menjelaskan 
alasannya. 





lopoian >k&it 0«^»i 


Mnu MygaM Krinnpoli 

HOMldMUM 

Molnl 



Guru membacakan penjelasan tentang 

gambar, lalu menjelaskan kepada siswa dengan bahasanya sendiri. 


Selanjutnya, guru meminta siswa membentuk kelompok terdiri atas 3-4 
anak. 


Setiap kelompok diminta mencari minimal lima contoh materi. Contoh 
materi tersebut diidentifikasi berdasarkan zat tunggal, zat campuran 
homogen, dan zat campuran heterogen, lalu menuliskannya. 

Siswa juga diminta menuliskan alasan materi tersebut termasuk zat 
tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen. 


Catatan 1: 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
infromasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan dan lisan. 


Catatan 2: 

• Guru berkeliling dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

• Guru juga mengamati sikap siswa saat melakukan diskusi kelompok. 


Selanjutnya, setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelompok lain. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok lain untuk 
menanggapi dengan bertanya, menambahkan jawaban, atau memberi 
masukan. 

Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi jawaban siswa. 

Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya kepada guru untuk dinilai. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


93 








I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mencari contoh materi yang termasuk zat tunggal, zat 
campuran homogen, dan zat campuran heterogen. 

- Siswa dapat menjelaskan alasan materi termasuk zat tunggal, zat 
campuran homogen, dan zat campuran heterogen. 

- Siswa mampu berdiskusi dengan anggota kelompoknya. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dalam 
diskusi kelompok. 

- Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 
kelompok lain dengan percaya diri. 


Ayo Mengamati' 


• Siswa membaca narasi pada buku siswa, lalu mengamati gambar gerakan 
tari yang terdapat pada buku siswa. 

Alternatif Kegiatan 

Guru memutarkan video gerakan tari kuda lumping dan siswa 
mengamati gerakan penari. 


• Kemudian, guru menjelaskan pola lantai 
tarian pada gerak kedua tari tersebut. 

• Guru juga membacakan narasi pada buku 
siswa. 

• Guru merangsang keingintahuan siswa 
dengan mengajukan pertanyaan, "Apa yang 
dimaksud pola lantai tarian daerah?" 

• Guru meminta siswa membaca materi 
tentang pola lantai tarian daerah yang 
terdapat pada buku siswa. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya jika terdapat materi 
yang belum dipahami. 

• Guru menjawab pertanyaan yang diajukan 
siswa. 



kr mawp («Bu. Mi i aBhJ i ij Ita. oyaA d» «ilik Mti «ndang m w iatilji 
pnluniukai lai ulmii. bM Cr»ti* podo tnan inp J lla m pain 
pmin ih Iriiwi. tiil^ taiton iiaiii»iniaiiin b>«»apB« «iorlo»i pcJa naai- 
Wpollali kakan tnn^ dUMlMijd ptaa lanĔm7 




Catatan: 

Guru dapat menjelaskan kembali pengertian pola lantai kepada siswa. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menjelaskan kembali pengertian pola lantai tarian daerah. 

- Siswa mampu menjelaskan pola lantai tarian jika disajikan gerakan 
suatu tarian daerah. 


94 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











• Siswa telah memahami tentang pola lantai tarian daerah. Guru meminta 
siswa membentuk kelompok terdiri atas 5 anak. 

• Siswa diminta membuat lima contoh bentuk pola lantai. 

• Siswa menuliskan atau menggambar bentuk tersebut pada kertas. 

Catatan: l 

• Guru berkeliling dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

• Guru mengamati sikap setiap siswa saat mengerjakan tugas kelompok. 

• Setelah selesai, setiap kelompok diminta 
memperagakan bentuk pola lantai yang 
dibuat di depan kelompok lain. 

• Guru memberi kesempatan kepada 
kelompok lain untuk menanggapi, misalnya 
memberikan masukan. 

• Guru mengapresiasi dan mengontirmasi 
hasil kerja kelompok siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat membuat bentuk pola lantai 
tarian. 

- Siswa mampu memperagakan bentuk 
pola lantai tari yang dibuatnya. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan 
anggota kelompoknya dalam membuat 
bentuk pola lantai tarian. 

- Siswa mampu mengembangkan daya kreasinya secara maksimal. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri saat memperagakan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelompok lain. 

_ T 


Ayo Berlatih 


• Siswa membacakan narasi pada buku siswa. Kemudian, memberikan 
motivasi bagi siswa agar peduli terhadap tarian daerah sehingga terjaga 
kelestariannya. 

• Guru meminta siswa membentuk kelompok terdiri atas 3-5 anak. 

• Setiap kelompok diminta mencari contoh gerakan tarian daerah dari 
youtube di internet atau dari kaset video tarian daerah. 

• Selanjutnya, setiap kelompok diminta mengamati gerak tarian, lalu 
menjelaskan pola lantai tarian secara tertulis. 



Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 95 









I Guru berkeliling dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

Catatan: 

• Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
intromasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan dan lisan. 


• Selanjutnya, setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelompok lain. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok lain untuk 
menanggapi dengan cara bertanya, menambahkan jawaban, atau memberi 
masukan. 

• Guru mengapresiasi dan mengontirmasi jawaban siswa. 

• Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya kepada guru untuk dinilai. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mencari contoh gerakan tarian daerah dari berbagai 
sumber. 


- Siswa mampu menjelaskan pola lantai tarian jika disajikan gerakan 
tarian daerah. 


- Siswa mampu berdiskusi dengan anggota kelompoknya. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dalam 
diskusi kelompok. 


- Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 
kelompok lain dengan percaya diri. 



• Berdasarkan pernyataan pada buku siswa: 
Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? 
Apakah kamu sudah memahami semua 
kegiatan yang kamu lakukan hari ini? 
Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada 
teman, bapak atau ibu guru terkait dengan 
materi yang kamu pelajari? Secara mandiri 
siswa diminta untuk mengemukakan 
pendapatnya berdasarkan pemahaman 
yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung secara lisan, 
misalnya dengan bertanya. 




96 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













• Guru mengidentifikasi dan menganalisis masing-masing siswa untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai materi 
yang disampaikan pada pembelajaran ini, yaitu tentang iklan elektronik, 
zat tunggal dan zat campuran, serta pola lantai tari daerah. 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untukmengukurseberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 


materi. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa berani bertanya tentang pembelajaran yang belum dipahami. 

- Siswa memiliki kecintaan dan rasa bangga terhadap kebudayaan 
bangsa, misalnya tari daerah. 



• Siswa bertanya kepada orang tuanya tentang tarian yang pernah mereka 
tarikan pada waktu kecil. 

• Siswa juga menanyakan pola lantai yang digunakan. 

• Siswa meminta orang tuanya memperagakan tarian tersebut dan pola 
lantainya. 

• Siswa memperhatikan dengan saksama. 

• Kemudian, siswa menuliskan pola lantai sesuai peragaan orang tua pada 
kertas. 

• Siswa mengumpulkan hasilnya kepada guru. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 

- Siswa mampu menuliskan pola lantai tarian yang diperagakan. 

- Siswa memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 97 



Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 

I Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu, berpasangan, atau 
kelompok. 

Berikut contoh penilaian kegiatan secara individu. 


Berilah tanda centang (y^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mampu 
menyebutkan 
dan menjelaskan 
kelima unsur- 
unsur iklan 
elektronik. 

■ Perhatian. 

■ Minat. 

■ Keinginan. 

■ Rasa Percaya. 

• Tindakan. 

Mompu 

menyebutkan dan 
menjelaskan 3-4 
unsur-unsur iklan 
elektronik. 

Mampu 

menyebutkan dan 
menjelaskan 2 
unsur-unsur iklan 
elektronik. 

Hanya mampu 
menyebutkan 
dan menjelaskan 

1 unsur-unsur 
iklan media 
cetak. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
unsur-unsur iklan 
elektronik yang 
terdapat pada 
iklan. 

■ Mampu menuliskan 
penilaian terhadap 
unsur-unsur 

iklan elektronik 
dan memberikan 
alasannya. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, efisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

■ Mampu 

mempresentasikan 
hasil kerjanya 
dengan suara 
lantang, artikulasi 
jelas, dan intonasi 
tepat. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 


98 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











Rubrik Berdiskusi (Penilaian IPA) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian materi. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian zat 
tunggal dan 
contohnya. 

■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian zat 
campuran. 

■ Mampu 

menyebutkan jenis 
zat campuran dan 
contohnya. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Mampu menuliskan 
minimal lima 
contoh materi 
dengan tepat. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
jenis materi dari 
contoh materi yang 
dipilih. 

■ Mampu menuliskan 
alasan bahwa 
materi tersebut 
termasuk zat 
tunggal, zat 
campuran 
homogen, atau 

zat campuran 
heterogen. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, efisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 99 










Rubrik Berkreasi (Penilaian SBdP) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

Memenuhi 2 dari 

Memenuhi 1 dari 

Tidak memenuhi 


kriteria berikut. 

3 kriteria yang 

3 kriteria yang 

semua kriteria 


■ Mampu 
menyebutkan 
pengertian pola 
lantai dalam tari. 

■ Mampu 
menyebutkan 
bentuk-bentuk pola 
lantai dalam tari. 

■ Mengetahui contoh 
dari setiap bentuk 
pola lantai. 

ditetapkan. 

ditetapkan. 

yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

Memenuhi 2 dari 

Hanya memenuhi 

Tidak memenuhi 


kriteria berikut. 

3 kriteria yang 

1 dari 3 kriteria 

semua kriteria 


■ Mampu membuat 
lima contoh bentuk 
pola lantai. 

■ Mampu menuliskan 
dengan jelas 
bentuk kelima pola 
lantai tersebut. 

■ Mampu 
memperagakan 
bentuk pola lantai 
tersebut bersama 
kelompoknya. 

ditetapkan. 

yang ditetapkan. 

yang ditetapkan. 


t - - 

C&iaian: Pent[aiay\ 
{pen^koran) dapai 
dilihai cohiohhya paola 
Peimbe(ajaray\ 1 


100 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


IPS 



3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 


3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


PPKn 


1.4 


2.4 


3.4 


4.4 


Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa 

Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya 

Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 












Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan televisi, siswa dapat 
mengidentifikasi ciri bahasa iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang iklan, siswa dapat 
menuliskan ciri-ciri bahasa iklan dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan membaca tentang persatuan dan kesatuan, siswa dapat 
menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi tentang contoh peristiwa sehari-hari yang 
mencerminkan persatuan dan kesatuan, siswa dapat menuliskan dan 
mempresentasikan makna penting persatuan dan kesatuan bangsa 
dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan berlatih mengidentifikasi peristiwa dalam kehidupan 
sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan, 
siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang 
mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan membaca teks bacaan tentang kegiatan ekonomi, siswa 
dapat menyebutkan bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat 
Indonesia dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan berlatih mengamati kegiatan ekonomi yang dilakukan 
masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi dan menuliskan kegiatan 
ekonomi dan produk unggulan masyarakat di lingkungan sekitar dengan 
tepat. 

8. Dengan kegiatan berdiskusi tentang pemanfaatan barang bekas, siswa 
dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan barang 
bekas dengan benar. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan, gambar perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, 

dan gambar berbagai kegiatan ekonomi. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran: 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa. Siswa diminta membaca teks percakapan pada buku siswa. 
Kemudian, guru menanyakan hal-hal berikut ini. 

1. Apa saja iklan yang pernah pernah kamu lihat di televisi? 

2. Apa iklan yang kamu sukai? 

3. Bagaimana jingle pada iklan tersebut? 

• Siswa diminta untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya diri. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 




Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktif. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan siswa tentang daerah tempat tinggalnya, 
iklan,dan nilai persatuan dan kesatuan. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang aneh 
atau asal-asalan (nyeleneh). 


I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa memiliki motivasi untuk belajar lebih jauh lagi. 


- Siswa memiliki kemampuan untuk berko- 
munikasi secara baik, benar, dan efektif. 

- Siswa mengetahui tentang iklan yang 
ditayangkan di televisi. 


Ayo Mengamati' 


• Guru membacakan teks narasi pada buku 
siswa. 

• Siswa mengamati gambar iklan televisi pada 
buku siswa. 

• Setelah mengamati gambar iklan, siswa 
membaca teks materi pada buku siswa. 

• Selanjutnya, guru mengajak siswa bertanya 
jawab secara klasikal. 

• Siswa dapat bertanya mengenai materi yang 
belum dipahami. 

• Pada akhir kegiatan ini, guru memberikan 
penjelasan mengenai bahasa iklan dan ciri 
bahasa iklan. 

I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa mengetahui dan memahami 
bahasa iklan pada gambar iklan yang 
telah diamati. 

- Siswa mengetahui dan memahami ciri 
bahasa iklan. 

- Siswa mempu mengungkapkan pendapat- 
nya secara lisan dengan percaya diri. 



bnbanrnno niwi imi Alon ta«nr<l. MlKo mRiBii«ab<in Uan (anortl, 
IM«u tnk ‘Uan rMkonorr’. *Mlu laoun«o. lu looMnM 

botui*. IMMO Da«u trnt pwi b«*Mniia *Mnu rn o io rta ln nt Igginin* * 


«rtunA orano tndanmia.* tMiu *Kan«i hrtial l>*|U bnn tioM M 
ki^ di Man ttMwtbru.* tboi «rpada tM|U 



ttadon wigtiat wniBng Uin (BMrll Odiu. %mu lenw Mgd brto 

mmiOkMkwi Utai mrWdi mrdB MnOu. t i l iwu iwngiBlnn mMia Uon 


drftM>ift Mno M^tno aellli. Mdohil t el r«a»l trMilinar imgiiiinioin pBio 

pwnbiJBHti^«*awl«ftil»mdtolniol.^fluBngaitwll»i tdu i W PMBbri nrMa w 
hrrbagni brnddl. kieBwnyB dopat bmoB o nimo u Ma dimmw aagigmn tigo 
ibmeikH le M niBnci*tnlBgBpi«idift|ongdiftlBnban K; 




Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 103 














B«Mui «Mn pnth* •naftan«i «an^ «ntMMi Aan ina 

«ntno m«tnB Uv>a«a*. Vl«Mi l«iyiJBe«L K wOin* okea 


Siswa telah mengetahui tentang bahasa 
iklan dan ciri bahasa iklan. 


Guru dapat mengingatkan kembali 


siswa tentang materi yang telah dibaca 
sebelumnya dengan pertanyaan berikut. 

a. Apa saja Iklan elektronik yang pernah 


& l>a*Mn*0«ovvi««lgu 
4. nUtonkaM«wio*9« 



kamu lihat? 


b. Bagaimana bahasa dalam iklan tersebut? 

• Siswa mengungkapkan pendapatnya secara 
lisan dengan percaya diri. 

• Siswa mengamati gambar iklan-iklan alat 
elektronik. Kemudian, siswa menuliskan ciri 
bahasa iklan yang terkandung dalam iklan. 


Alternatif Kegiatan 

Setelah selesai menjawab soal, Guru mengajak siswa untuk berdiskusi 
secara klasikal mengenai gambaryang telah diamati sebelumnya. Siswa 
dapat mengungkapkan pendapatnya terkait gambaryang telah diamati. 
Siswa lain dapat menyanggah atau memberikan pendapat nya. Guru 
mengapresiasi semua jawaban siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui tentang ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan. 

- Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam 
iklan. 

- Siswa mampu menuangkan 
pendapatnya secara tertulis. 

’ ’ ’ BaiaiH aa>*iia«an 4UiM Mrooi ili>*«ai«i attaM i«no «oma a w w u IM 



Siswa mampu mengerjakan dan 
menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 







Guru membaca teks materi pada 
buku siswa. Teks ini digunakan untuk 
menjembatani dengan materi sebelumnya. 
Guru juga dapat menambahkan 
penjelasan lain yang terkait dengan materi 
pembelajaran. 


104 Buku Guru SD/Ml Kelas V 























• Siswa membaca teks materi terkait makna persatuan dan kesatuan. 


Alternatif Kegiatan Membaca: 

1. AItematif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu selama 
3-5 menit kepada siswa untuk membaca 
dan memahami isi bacaan. 

2. AItematif 2 

Guru menunjuksatu siswa untuk 
membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk 
memperhatikan artikulasi saat membaca. 
Siswa lain diminta untuk menyimak. 

3. AItematif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk 
membaca bacaan tersebut dibaca secara 
bergantian dan bersambung oleh seluruh 
siswa. Siswa lain diminta untuk menyimak. 



M Kckcftai9ian don ft«on9>mmolanq 


Dotam b^alan gntcng m 

mamo"»*"»* trtcTia « 

pK nTw unU t ^rwrm Tpa imriiciidoin tmhnl—u 


84 


• Setelah kegiatan membaca, guru dapat meminta siswa untuk 
menceritakan kembali isi teks yang telah dibacanya. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu membaca dan memahami isi teks bacaan dengan baik. 

- Siswa mengetahui makna persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkanan persatuan 
dan kesatuan. 


- Siswa mampu mengungkapkan penda- 
patnya secara lisan dengan percaya diri. 


Ayo Berdiskusi' 



• Siswa membuat kelompok terdiri atas 3-4 
siswa. 


• Guru meminta siswa mendiskusikan makna 
penting kehidupan sehari-hari yang mencer- 
minkan makna persatuan dan kesatuan 
pada halaman sebelumnya. 



Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 105 






























Altematif Pembentukan Kelompok 

1. Tunjuklah satu orang siswa untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, 
siswa tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


Catatan: — 

Guru menyiapkan gambar-gambar peristiwa dalam kehidupan sehari- 
hari yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan pada halaman 
sebelumnya. Kemudian, siswa diminta mengamati gambar yang telah 
disediakan. 

• Kemudian, siswa mendiskusikan makna persatuan dan kesatuan dan 
perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. 

• Siswa menuliskan makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 

• Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara klasikal. 
Guru meminta salah satu kelompok untuk membacakan jawabannya, 
kelompok lain dapat menyanggah atau menambahkan makna penting 
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berbeda. 

• Guru memberikan penegasan tentang materi makna penting persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia. 

Catatan: 

Guru mengontirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 
yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu menuliskan makna penting persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia. 

- Siswa mampu menjelaskan makna penting persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara 
berkelompok 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis dan lisan. 

_ T 


Ayo Berlatih 


• Siswa mengidentifikasi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 
sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. 

• Kemudian, siswa menuliskan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan 
sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan 
kesatuan pada buku tugas. 


106 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



• Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara klasikal. 
Guru meminta beberapa siswa untuk membacakan jawabannya, siswa lain 
dapat menyanggah atau menambahkan makna penting persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia yang berbeda. 


Catatan: 

Guru mengontirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 


• Guru menegaskan kembali materi tentang peristiwa-peristiwa dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin 
persatuan dan kesatuan pada buku tugas. 


• Selanjutnya, siswa mengumpulkan 
hasilnya pada Bapak/lbu Guru untuk 
dinilai. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentitikasi 
peristiwa-peristiwa dalam kehidupan 
sehari-hari sebagai bentuk 
pencerminan sikap menjalin persatuan 
dan kesatuan 

- Siswa mampu menuliskan peristiwa- 
peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 
sebagai bentuk pencerminan sikap 
menjalin persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu mengerjakan dan 
menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 





- Siswa mampu mengungkapkan penda- 
patnya secara lisan dan tertulis. 


Ayo Membaca 



• Guru membaca teks narasi pada 
buku siswa. Teks ini digunakan untuk 
menjembatani dengan materi sebelumnya. 
Guru juga dapat menambahkan 
penjelasan lain yang terkait dengan materi 
pembelajaran. 


• Siswa membaca teks materi tentang 
kegiatan ekonomi dalam masyarakat. 

• Kemudian, siswa menceritakan kembali 
teks materi yang telah ia baca sebelumnya. 





Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 107 






















Altematif Kegiatan Membaca 

1. AIternatif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. 

2. AIternatif 2 

Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk memerhatikan artikulasi saat 
membaca. Siswa lain diminta untuk menyimak. 

3. AIternatif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Siswa 
lain diminta untuk menyimak. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa senang membaca. 

- Siswa mampu memahami isi bacaan dengan baik. 

- Siswa mampu memahami isi teks materi. 

- Siswa mengetahui tentang kegiatan ekonomi masyarakat. 

- Siswa mampu menceritakan kembali isi teks materi. 


Ayo Berlatih 


• Siswa mengamati kegiatan ekonomi yang 
dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar 
rumahnya. 

• Kemudian, siswa mengidentifikasi kegiatan- 
kegiatan ekonomi yang menghasilkan 
produk unggulan dari masyarakat di 
lingkungan tempat tinggalnya. 

• Siswa menuliskan jawabannya pada kotakyang 
telah disediakan. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengetahui kegiatan 
ekonomi yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya. 

- Siswa mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang 
menghasilkan produk unggulan dari masyarakat di lingkungan tempat 
tinggalnya. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara tertulis. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 




108 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














Ayo Berdrskusr 



• Siswa membuat kelompok terdiri atas tiga siswa. 


Alternatif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, siswa 
tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


• Guru meminta siswa mendiskusikan 
kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan 
benda-benda bekas. Siswa juga diminta 
untuk menyebutkan benda bekas, cara 
pengolahan, dan cara penjualan hasil karya 
benda bekas tersebut. 

• Pada saat kegiatan ini berlangsung, Guru 
dapat berkeliling kelas untuk membantu 
siswa yang mengalami kesulitan. 

• Setelah selesai, Guru mengajak siswa 
untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta salah satu kelompok 
untuk membacakan jawabannya, kelompok 
lain dapat menyanggah atau menambahkan 
makna penting persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia yang berbeda. 



Catatan: 

• Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dengan 
memanfaatkan benda bekas. 

- Siswa mampu menyebutkan benda bekas, cara pengolahan, dan cara 
penjualan hasil karya benda bekas. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara tertulis. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 109 

























• Berdasarkan pernyataan pada buku siswa: Apa yang sudah kamu pelajari 
hari ini? Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu 
lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak 
atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? Ayo, bertanyalah 
untuk kemajuan dirimu. 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untukmengukurseberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan bahasa iklan dan ciri bahasa iklan. 

- Siswa mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu menjelaskan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara tertulis atau lisan. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa bekerja sama dengan orang tua untuk membantu kegiatan ekonomi 
yang ditekuni orang tua. 

• Pada kegiatan ini, siswa dapat berbagi tugas dengan orang tua. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki pengalaman melakukan kegiatan ekonomi yang ditekuni 
orang tuanya. 

- Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kegiatan ekonomi 
yang ditekuni orang tuanya. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 


110 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mampu 
menjelaskan 4 
cih bahasa iklan 
berikut. 

■ Pilihan kata yang 
digunakan menarik, 
tepat, logis, dan 
sopan. 

■ Pilihan kata yang 
digunakan memiliki 
sugesti bagi 
khalayak. 

■ Pilihan kata 
yang digunakan 
menonjolkan 
intormasi yang 
dipentingkan. 

■ Pilihan kata 
yang digunakan 
menunjukkan 
sasaran. 

Mampu 
menjelaskan 3 
ciri bahasa iklan. 

Mampu 
menjelaskan 2 
ciri bahasa iklan. 

Mampu 

menjelaskan 1 ciri 
bahasa iklan saja. 

Keterampilan 

Penulisan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
dri bahasa iklan 
tang terdapat pada 
iklan media cetak 
yang diamati. 

■ Mampu menuliskan 
ciri bahasa iklan 
yang ditemukan 
pada iklan media 
cetak yang diamati. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, efisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 111 










Rubrik Berlatih (Penilaian PPKn) 

Berilah tanda centang (y) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mampu 

menuliskan 

5 pehstiwa- 
peristiwa dalam 
kehidupan 
sehari-hari yang 
mencerminkan 
sikap menjalin 
persatuan dan 
kesatuan. 

Mampu 

menuliskan 

4 peristiwa- 
peristiwa dalam 
kehidupan 
sehari-hari yang 
mencerminkan 
sikap menjalin 
persatuan dan 
kesatuan. 

Mampu 

menuliskan 

3 peristiwa- 
peristiwa dalam 
kehidupan 
sehari-hari yang 
mencerminkan 
sikap menjalin 
persatuan dan 
kesatuan. 

Mampu 

menuliskan 

2 peristiwa- 
peristiwa dalam 
kehidupan 
sehari-hari yang 
mencerminkan 
sikap menjalin 
persatuan dan 
kesatuan. 

Keterampilan 

Penulisan 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
etisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
etisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 


112 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Berlatih (Penilaian IPS) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan 
pengertian 
kegiatan ekonomi. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh bentuk 
kegiatan ekonomi 
di Indonesia. 

■ Mampu 
menjelaskan 
penyebab 
perbedaan 
kegiatan ekonomi 
masyarakat di 
Indonesia. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Penulisan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentiiikasi 
kegiatan ekonomi 
masyarakat di 
linngkungan 
tempat tinggalnya. 

■ Mampu 
mengidentiiikasi 
produk unggulan 
yang dihasilkan 
masyarakat 

di lingkungan 
sekitarnya. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, etisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


t 


Cdiaian: Per>i'/ai’an 
(pen^koran) dapai 
dtithai co^^ioh^^ya pada 
Pth^belajaran 1. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 113 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


f -\ 

_ IPS _ 

3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 



1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa . 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan televisi, siswa dapat 
mengidentifikasi isi iklan dan jenis iklan berdasarkan isinya dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih mengidentifikasi jenis-jenis dan isi iklan, siswa 
dapat menuliskan jenis dan isi iklan dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan membaca tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri 
dan kelompok, siswa dapat menyebutkan/mengidentifikasi contoh usaha- 
usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi tentang akibat jika manusia tidak mau 
berusaha, siswa dapat memperkirakan akibat yang terjadi jika manusia 
tidak melakukan kegiatan ekonomi. 

5. Dengan kegiatan berkreasi membuat kliping, siswa dapat 
mengelompokkan jenis usaha perorangan dan jenis usaha kelompok. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan televisi dan berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa. Siswa diminta membaca teks narasi buku siswa. Kemudian, guru 
menanyakan: 

1. Apa saja jenis iklan yang pernah kamu lihat di televisi? 

2. Apa isi iklan tersebut? 

• Siswa diminta untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya diri. 

Catatan: 

• Guru membangun suasana belajar 
yang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktif. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa 
sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan siswa 
tentang daerah tempat tinggalnya, 
iklan, dan nilai persatuan dan 
kesatuan. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, 
termasuk jika ada jawaban yang aneh 
(nyeleneh). 




Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 



















I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki moti^asi untuk belajar 
lebih jauh lagi. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk 
berkomunikasi secara baik, benar, dan 
efektif. 

- Siswa mengetahui tentang iklan di 
televisi. 

- Siswa dapat mengidentifikasi isi iklan 
yang telah dilihat sebelumnya. 


Ayo Mengannati' 


• Siswa mengamati gambar iklan televisi pada 
buku siswa. 

• Setelah mengamati gambar iklan, siswa membaca teks materi di bawah 
setiap gambar iklan pada buku siswa. 

• Guru mengajak siswa untuk berdiskusi secara klasikal tentang gambar 
iklan yang telah mereka amati sebelumnya. Guru meminta beberapa siswa 
untuk membacakan jawabannya. Siswa juga diminta untuk menyebutkan 
contoh dari setiap jenis iklan yang telah mereka pelajari (iklan politik, iklan 
pendidikan, dan iklan kecantikan). Siswa lain dapat menyanggah atau 
menambah jawaban yang berbeda. 

Catatan: 

• Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 

• Guru menegaskan kembali materi tentang jenis iklan televisi. Guru juga 
memberikan contoh-contoh lain dari berbagai jenis iklan. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengidentifikasi jenis iklan televisi berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh iklan politik. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh iklan pendidikan. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh iklan kecantikan. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan. 

• Siswa diajak mengingat kembali jenis iklan televisi berdasarkan isinya. 


“ 4 ^ 



t Wan in ImtM N Hkmy orMon krp*** UMDy^ icMuk m rwt ^ opUks» 
pentM4an ara* bcrtehOM MdonMit. Uan HH «lmien|>an ■neMM 
inMmn. >rrea*an io n ninrt, Wan bu trmmuk *kn prnrtdkan. 



116 Buku Guru SD/Ml Kelas V 









T 


Ayo Berlatih 


• Siswa mencari contoh iklan elektronik. 
Kemudian, siswa mengidentifikasi jenis- 
jenis iklan elektronik tersebut dilihat dari 
isinya. 

• Kemudian, siswa menuliskan hasil identifi- 
kasinya dalam lembar tugas. Siswa juga 
diminta untuk menyertakan gambar iklan 
yang mereka identifikasi. 

Catatan: 

Setiap anak minimal mengidentifikasi dua 
contoh iklan. 



• Guru mengajak siswa melakukan diskusi 
secara klasikal. Guru meminta beberapa 
siswa untuk membacakan hasil jawabannya. 
Siswa lain dapat menyanggah atau 
menambahkan jawaban berbeda. 

Catatan: ■ 

Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi 
setiap jawaban siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi jenis iklan 
elektronik berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu mengidentifikasi isi iklan 
elektronik. 



- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatya secara lisan dengan percaya 
diri. 


- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 117 




















Ayo Membaca 



• Siswa mengamati gambardan membaca 
teks narasi tentang hidup rukun pada 
buku siswa. Teks ini digunakan untuk 
menjembatani materi sebelumnya dengan 
materi selanjutnya. Guru juga dapat 
menambahakan penjelasan lain yang terkait 
dengan materi pembelajaran selanjutnya. 


*>Ctai> viiMk insirnB Idho kdCMnoraia. Ibu UUn M*» 

limoHnn haciM. Krpnmt cng dtlAMkiin orttiah Iucom 
payinv itnj y taknpnmi aOaUti waioo k»iip*»u Iranpoi Unoo* 

IMM Knpnmi imnmi* prm uMha «nng iHkWb l^ rao ai a. Unk* lrirfh 
triawnn Miaa* b« t in upa itni» uaatia «wiQ «i ll »> *i tmpin Han «hcMi 
tclanoPk wwti 




ttiotia t konami wiq DiliaMa *t»fidiii dcmhrtompi* 


llmtawiilian piM lono w m ioi titi . maho Mmrm dopoi OhWnlian 



Mutin bnuw braupo oidmin >un«lh iraiop» IncKM twall 
imM knahnon ikkM (nr|& hm, Cn hrann^ incUnin krrank. 


h k«cP ipioiol nwnmook Coniokraio 


uwiM niionUikD IHhi kcnl kckn kctontono mrUk Hiu Udln. 


Siswa membaca tentang usaha ekonomi 
yang dikelola sendiri dan kelompok. 


Alternatif Kegiatan Membaca: 

1. AItematif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu selama 

3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan memahami isi bacaan. 


2. AItematif 2 

Guru menunjuksatu siswa untuk membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk memperhatikan artikulasi saat 
membaca. Siswa lain diminta untuk menyimak. 


3. AItematif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Siswa 
lain diminta untuk menyimak. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi perilaku 
hidup rukun di lingkungan keluarga. 

- Siswa mampu menjelaskan tentang usaha 
ekonomi yang dikelola sendiri. 

- Siswa mampu menjelaskan tentang usaha 
ekonomi yang dikelola kelompok. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh usaha 
ekonomi yang dikelola sendiri. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh usaha 
ekonomi yang dikelola kelompok. 

- Siswa mampu melakukan kegiatan 
dengan tanggung jawab. 



Lopatan HomI Daluni 


irntKilrlnCi—nnC>—irtinimiim >rn raitiiinlin f » rn » inratoin |« rii g >t *iii|in riln 

uMM long dtocMs Mnran dv< Pd» mmM wno iMutoto «.iPranpak. SciutoOM 
buaiMi liftp>raa braltotoaM* >n>*ana jraw* prato tnoM )ang dtocMs unrltH 



118 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





















Ayo Berdiskusi' 



• Siswa membuat kelompok terdiri atas 3-4 siswa. 

• Guru meminta siswa mendiskusikan akibat jika manusia malas berusaha 
(melakukan kegiatan ekonomi). 

• Setelah berdiskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya di depan teman sekelas secara bergantian. Kelompok lain 
lain dapat menyanggah atau memberikan saran kepada kelompok yang 
sedang presentasi. Dalam kegiatan ini, guru dapat mejadi moderator 
atau memilih salah satu siswa. 


Alternatif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, siswa 
tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


Catatan: 

• Guru mengontirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu memperkirakan akibat yang terjadi jika manusia tidak 
melakukan kegiatan ekonomi. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara 
berkelompok 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis dan lisan. 



• Siswa membuat kelompok terdiri atas 3-4 siswa. 

Alternatif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, siswa 
tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


• Guru meminta siswa membuat kliping tentang jenis-jenis usaha yang 
dikelola sendiri dan kelompok sesuai petunjuk pada buku siswa. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


119 









Altematif Kegiatan 

Guru menyiapkan gambar-gambar peristiwa dalam kehidupan sehari- 
hari yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan pada halaman 
sebelumnya. Kemudian, siswa diminta mengamati gambar yang telah 
disediakan. 


• Kemudian, siswa mengelompokkan jenis usaha perseorangan dan jenis 
usaha kelompok ke dalam tabel berdasarkan kliping yang telah dibuatnya. 

• Setelah selesai, setiap kelompok dapat mempresentasikan kliping buatan 
kelompoknya di depan teman sekelas secara bergantian. Kelompok lain 
dapat menyanggah atau memberikan saran kepada kelompok yang sedang 
presentasi. Dalam kegiatan ini, guru dapat mejadi moderator atau memilih 
salah satu siswa. 

• Guru menegaskan kembali materi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri 
dan kelompok. 

Catatan: 

• Guru mengontirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis 
usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. 

- Siswa mampu menggali informasi tentang 
jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan 
kelompok dari berbagai sumber. 

- Siswa mampu membuat kliping tentang 
jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan 
kelompok dari berbagai sumber. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menye- 
lesaikan tugas secara berkelompok 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara tertulis dan lisan. 



2. uuwlin^ rt tn ia»» tn Iwmu pnu ti t L Cjnin»gpijl»»«i <i»wn i> 

wkcnMlcMK 


V «wndriprrM 

6 . Be«*Dh Uip*m >wK wn Wirta P c n cwnoan <an Krienipe**. 




• Berdasarkan pernyataan pada buku siswa: Apa yang sudah kamu pelajari 
hari ini? Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu 
lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak 
atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 


120 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 


Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untukmengukurseberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 


I Hasil yang Diharapkan 


- Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis 
iklan berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu menjelaskan perilaku hidup 
rukun di lingkungan keluarga. 

- Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis 
usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. 


unU ni0iata9< 4Huania‘ 

liMninbntaN. 


Siswa mampu mengungkapkan pendapat- 
nya secara tertulis atau lisan. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa melakukan wawancara kepada ke- “^ 

dua orang tuanya. Siswa diminta untuk 

menanyakan usaha yang dilakukan orang tuanya untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga. 


• Kemudian, siswa menuliskan hasilnya pada kolom yang telah disediakan 
pada buku siswa. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui usaha yang dilakukan kedua orang tuanya untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan wawancara. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 121 







Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan 
pengertian iklan 
elektronik. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh iklan 
elektronik. 

■ Mampu 
menjelaskan jenis 
iklan elektronik 
berdasarkan isinya. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Penulisan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
jenis-jenis 
iklan elektronik 
berdasarkan isinya. 

■ Mampu menuliskan 
jenis-jenis 

iklan elektronik 
berdasarkan isinya. 

■ Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, efisien, 
serta menarik 
dalam keseluruhan 
penulisan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


122 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Berkreasi (Penilaian IPS) 


Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

Kriteria berikut. 

■ Mengetahui jenis 
usaha ekonomi 
yang dikelola 
sendiri. 

■ Mengetahui jenis 
usaha ekonomi 
yang dikelola 
kelompok. 

■ Mengetahui 
contoh jenis usaha 
ekonomi yang 
dikelola sendiri. 

■ Mengetahui 
contoh jenis usaha 
ekonomi yang 
dikelola kelompok. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

Kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
jenis usaha 
ekonomi yang 
dikelola sendiri. 

■ Mampu 
mengidentitikasi 
jenis usaha 
ekonomi yang 
dikelola kelompok. 

■ Mampu menggali 
intormasi dari 
berbagai sumber 
tentang jenis usaha 
ekonomi yang 
dikelola sendiri dan 
kelompok. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


# __ 

(pet^^koran) dap&i 
dilikai cor)iohnya pads 
Pei^belajaran 1 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 123 










Pemetaan Kompetensi Dasar 




Buku Guru SD/Ml Kelas V 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan televisi, siswa dapat 
menjelaskan informasi-informasi penting dan isi iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih menuliskan informasi-informasi isi iklan televisi 
dan internet, siswa dapat menyimpulkan informasi-informasi penting isi 
suatu iklan dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan mengamati gambar minuman yang merupakan 
zat campuran homogen dan zat campuran heterogen, siswa dapat 
mengidentifikasi komponen penyusun zat campuran dan ciri-ciri zat 
campuran dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi menentukan contoh jenis campuran, 
siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusun zat campuran dan 
menuliskan sifat atau ciri-ciri zat campuran dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan mengamati gambar gerak tari, siswa dapat menjelaskan 
pola lantai gerak tari dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan mengamati gambar gerak tari, siswa dapat menuliskan 
bentuk pola lantai tarian dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan mencoba memperagakan bentuk pola lantai tarian 
daerah, siswa dapat memperagakan pola lantai tarian daerah dengan 
tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan media elektronik, air sirop, air kopi panas, video tari daerah. 


Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru 
mengondisikan siswa secara klasikal dengan 
mengajak siswa untuk mengamati gambar. 

• Kemudian, guru mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan berikut. 

a. Apa nama tarian yang diperagakan anak 
pada gambar? 

b. Apa tarian daerah yang pernah kamu 
pelajari? 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
yang ingin menjawab pertanyaan tersebut 
dengan mengangkat tangan. 




Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 







• Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sesuai 
pengetahuannya. 

• Kemudian, siswa diminta untuk membacakan tulisan pada awal 
pembelajaran. 


Catatan: 

Kegiatan inidimaksudkan sebagai pra-testdan merangsang keingintahuan 
siswa untuk belajar tentang iklan elektronik dan pola lantai tari daerah. 
Dengan demikian, kegiatan awal pembelajaran awal ini dilakukan secara 
menarik dan interaktit. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa siap, termotivasi, dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi 
mengenai tarian daerah dan iklan elektronik. 

- Siswa memiliki rasa berani dan percaya diri untuk menjawab pertanyaan 
yang diajukan guru. 


Ayo Mengamati' 


• Guru meminta siswa mengamati gambar iklan televisi pada buku siswa. 


I 


Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan, 
"Apa informasi penting yang terdapat pada 
isi iklan televisi pada gambar? 


Siswa yang ingin menyampaikan jawaban 
diminta mengangkat tangan terlebih dahulu. 



Siswa memberikan jawaban atas pertanyaan 
guru sesuai pengetahuannya. 

Guru memberi kesempatan kepada siswa 
lain untuk menanggapi atau memberikan 
jawaban lain jika terdapat jawaban berbeda. 

Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi 
jawaban siswa. 





Man irtnMl cnmjpoimi lUai rlHuiaik. Man Un I rt rwH. Akm HHDranik 
■lopal bmpa *lan mtnnrl don >iUax lk i i » — fl»i omi A i Um 

iMn iUki mUmct bnrflul brimyOln « iP j i m i i i pmling ni lUan 

eMilmakiwlolul irirdta don « H uin tl brrMiL 


Guru melakukan pembahasan dengan 
menjelaskan informasi-informasi penting 
yang terdapat pada isi iklan televisi. 

Hasil yang Diharapkan 
- Siswa mampu menjelaskan informasi-informasi penting yang tedapat 
pada iklan televisi. 



- Siswa mampu menyampaikan pendapat dengan percaya diri. 


126 Buku Guru SD/Ml Kelas V 









T 


Ayo Berlatih 


Catatan 1: 

• Kegiatan ini dapat dilakukan, baik secara individu maupun kelompok. 

• Guru berkeliling sambil membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

Catatan 2: 

• Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
intromasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa untuk terbiasa mengolah data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan. 


Setelah selesai, siswa diminta mengungkapkan jawabannya di depan 
siswa lain. 

Guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi, 
menambahi jawaban, atau memberi 
jawaban lain jika terdapat jawaban berbeda. 

Guru mengontirmasi jawaban siswa dengan 
melakukan pembahasan. 


KnanpiMt ■•(onnaM paMmg U» pado gamlKM. 


Ketiga iklan tersebut berisi penjelasan 
atau keunggulan produkyang dimaksud- 
kan untuk mengajak calon pembeli agar 
membeli produkyang diiklankan. 



□ICP 


\ 


■> o J anngM prming ttlawrtt t wnn tt pnclngomboc. 



w t oiinaw pnHMg ttJon Mtmttt podo ganttn'. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki kecermatan dalam meng- 
identitikasi informasi penting isi iklan 
elektronik. 

- Siswa mampu menuliskan kesimpulan - 

berisi informasi penting isi iklan 

elektronik. 

- Siswa mampu menyampaikan jawabannya dengan percaya diri. 


Ayo Mengamati 


f 


Guru mengajak siswa mengingat kembali tentang materi, meliputi zat 
tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen dengan cara 
guru meminta beberapa siswa menjelaskan kembali pengertian ketiga zat 
tersebut. 

Selanjutnya, siswa mengamati gambar es sirop dan air kopi. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 127 
















• Guru merangsang daya analisis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan berikut. 

a. Apa jenis materi airsirop dan air kopi? 

b. Apa saja komponen penyusun airsirop 
dan air kopi? 

• Siswa yang akan menyampaikan jawaban 
diminta mengangkat tangan terlebih dahulu. 

• Siswa menyampaikan jawabannya dengan 
percaya diri. 

• Siswa menjawab pertanyaan tersebut sesuai 
pengetahuannya. 

• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa lain untuk memberikan tanggapan, 
menambahi jawaban, menyanggah, atau 
memberikan jawaban lain jika terdapat 
jawaban berbeda. 

• Guru mengapresiasi jawaban semua siswa. 

• Guru mengonfirmasi jawaban siswa dengan menjelaskan jenis materi dan 
komponen penyusun air sirop dan air kopi. 

• Selanjutnya, guru mengajak siswa menyimpulkan ciri-ciri campuran, baik 
campuran homogen maupun campuran heterogen. 

• Guru dapat meminta siswa membaca ciri-ciri tersebut pada buku siswa. 



I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi jenis 
materi jika disajikan suatu benda. 

- Siswa mampu mengidentifikasi 
komponen penyusun zat campuran, baik 
campuran homogen maupun campuran 
heterogen. 


- Siswa mampu menyimpulkan ciri-ciri zat 
campuran. 


Ayo Berdiskusi' 



• Guru membacakan penjelasan pada buku 
siswa, lalu menjelaskan kembali dengan 
bahasanya sendiri. 




• Selanjutnya, guru meminta siswa membentuk kelompok yang terdiri atas 
3-4 anak. 


• Setiap kelompok diminta mencari contoh zat campuran. 


128 Buku Guru SD/Ml Kelas V 

























• Kemudian, zat campuran tersebut diidentifikasi komponen penyusun dan 
sifat campurannya. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi kelompok dalam bentuk tabel seperti pada 
buku siswa. 

Catatan: 

• Guru berkeliling dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

• Guru juga mengamati sikap siswa saat melakukan diskusi kelompok. 

Catatan: 

• Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi secara detail sumber 
infromasi. 

• Pengumpulan Data: Ajarkan siswa untuk terbiasa mengolah data. 

• Komunikasi: Ajarkan siswa untuk mengungkapkan hasil eksplorasi 
dalam bentuk tulisan. 

• Selanjutnya, setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelompok lain. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok lain untuk 
menanggapi dengan bertanya, menambahkan jawaban, atau memberi 
masukan. 

• Guru mengapresiasi dan mengonfirmasi jawaban siswa. 

• Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya kepada guru untuk dinilai. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mencari contoh zat campuran. 

- Siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun dan sifat 
campuran. 

- Siswa mampu berdiskusi dengan anggota kelompoknya. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dalam 
diskusi kelompok. 

- Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 
kelompok lain dengan percaya diri. 



• Guru memberikan pertanyaan pancingan agarsiswa mengingat kembali 
tentang pola lantai tarian, misalnya, "Apa saja pola lantai yang pernah 
kalian pelajari?" 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan 
tersebut dengan cara mengangkat tangan. 

• Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi 
jawaban temannya. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 129 


• Guru mengapresiasi dan mengon^irmasi 
jawaban siswa, bahwa terdapat empat pola 
lantai yang telah dipelajari, yaitu pola lantai 
vertikal, horisontal, diagonal, dan garis 
melengkung. 

• Selanjutnya, guru meminta siswa 
mengamati gambar gerakan tari pada buku 
siswa. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat memutarkan video tari dan anak 
mengamati tiap gerakan yang dilakukan 
penari. 


• Guru meminta siswa mengamati pola lantai 
pada tarian tersebut. 

I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan bentuk pola 
lantai tarian. 

- Siswa cermat dalam mengamati pola 
lantai tarian jika diperlihatkan suatu 
gerak tari. 

_ T 


Ayo Berlatih 


• Siswa telah mengamati gambar keempat 
geraktarian pada buku siswa. 

• Guru mengajukan pertanyaan, "Bagaimana 
bentuk pola lantai pada keempat gerak tari 
pada gambar?" 




Catatan: C 

Guru memotivasi siswa agar cermat dalam 
mengamati gambar. 

• Siswa diminta menuliskan jawabannya pada selembar kertas. 

• Setelah selesai, siswa diminta menyampaikan jawabannya di depan teman 
sekelas. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menyampaikan 
jawabannya jika jawaban berbeda. 

• Guru mengapresiasi dan mengontirmasi jawaban semua siswa. 


130 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



















• Guru menjelaskan bahwa terdapat empat gerak tari yang diperlihatkan 
pada gambar. Pada gerak 1 menggunakan pola lantai vertikal. Pada 
gerak 2 menggunakan pola lantai diagonal. Pada gerak 3 menggunakan 
pola lantai garis melengkung. Pada gerak4 menggunakan pola lantai 
horizontal. 

• Selanjutnya, guru meminta siswa membentuk kelompok terdiri atas lima 
anak. 

• Setiap kelompok diminta berlatih memeragakan tarian tersebut. 

• Kemudian, setiap kelompok diminta memeragakan hasil berlatih menari di 
depan kelompok lain. 

• Guru megajarkan siswa untuk menghargai penampilan teman, misalnya 
dengan bertepuk tangan atau memberikan pujian. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki kecermatan dalam mengamati gambar. 

- Siswa mampu mengidentifikasi pola lantai tarian jika diperlihatkan 
suatu gerak tari. 

- Siswa memiliki rasa percaya diri saat menyampaikan jawaban dan 
memeragakan gerak tari. 

- Siswa memiliki kekompakan saat melakukan gerak tari berkelompok. 

_ 


Ayo Mencoba 


• Siswa telah memahami pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan 
garis melengkung. Guru mengajak siswa ke ruang tari atau ruangan luas. 
Siswa diminta memperagakan keempat pola lantai secara bersama-sama 
dengan diikuti gerakan tangan dan kaki. 

• Selanjutnya, guru meminta siswa membuat variasi gerakan tangan, kaki, 
dan kepala dengan jenis pola lantai tarian sesuai pilihannya. 

Catatan: ^ 

Guru memotivasi siswa bahwa kreativitas siswa menentukan penilaian. 

• Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berlatih. 

• Selanjutnya, guru meminta siswa memperagakan gerakan hasil 
kreativitasnya di depan kelas dengan percaya diri. 

• Guru dan siswa mengapresiasi penampilan siswa yang tampil. 

Catatan: 

Guru selalu mengajarkan kepada siswa agarselalu menghargai penampilan 
siswa lain dengan cara memberikan pujian atau tepukan tangan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


131 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu memeragakan bentuk-bentuk pola lantai tari kreasi 
daerah. 

- Siswa memiliki kreativitas untuk membuat variasi gerak tari. 

- Siswa mampu menampilkan hasil kreativitasnya membuat variasi gerak 
tari dengan berani dan percaya diri. 

- Siswa mampu menghargai penampilan baiksiswa lain. 



• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: Apa yang sudah kamu pelajari 
hari ini? Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu 
lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak 
atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung secara lisan, misalnya dengan bertanya. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis masing-masing siswa untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai materi 
yang disampaikan pada pembelajaran ini, yaitu tentang iklan elektronik, 
zat tunggal dan zat campuran, serta pola lantai tari daerah. 


Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk menguki 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapi 
materi. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa berani bertanya tentang materi 
pembelajaran yang belum dipahami. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



binlM w^lkat. hiwitiitilai. dan gdrii a 

kanni rriTJrt^nn ltc«nv^ lonM tmrtui. Ii 
dan biAt. tuat «c 





w kdubori Wiop bno bcrtaltt m 

I «ono lua* PMwAon hmcm OMcg 

IumAiMwm peda knMlbmlttil 

Hosll OlShusl 


Siswa mendiskusikan dengan kedua orang .« 

tua cara supaya tetap bisa berlatih menari 
tetapi tetap bisa membantu orang tua di 
hari minggu. 

Siswa menuliskan hasil diskusi pada kolom yang telah disediakan. 


132 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 

- Siswa mampu berperilaku menunjukkan persatuan dan kesatuan 
melalui pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. 

- Siswa memiliki pengalaman berdiskusi bersama orang tuanya. 


Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (y^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mamenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mengetahui 
jenis-jenis iklan 
elektronik (iklan 
radio, iklan televisi, 
dan iklan intemet) 

■ Mengetahui 
karakteristik iklan 
televisi dan iklan 
intemet. 

■ Mampu 

membedakan iklan 
televisi dan iklan 
intemet. 

Memenuhi 2 dari 

3 dari kriteria 
yang ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menemukan 
intormasi penting 
isi iklan baik 
televisi, maupun 
intemet dengan 
tepat. 

■ Mampu menuliskan 
kesimpulan isi iklan 
televisi dan intemet 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, efisien, 
serta menarik 
dalam keselumhan 
penulisan. 

■ Mampu 

mempresentasikan 
hasil kegiatan 
dengan bahasa 
yang santun, 
lantang, dan 
artikulasi jelas. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memehuni 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 133 











Rubrik Berdiskusi (Penilaian IPA) 

Berilah tanda centang (y) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

• Mengetahui 
pengertian dan 
jenis zat campuran. 

• Mengetahui sifat 
atau ciri-ciri zat 
campuran. 

• Mengetahui 
komponen 
penyusun 
campuran. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

• Mampu menuliskan 
minimal empat 
contoh zat 
campuran dengan 
tepat. 

• Mampu 
mengidentihkasi 
komponen 
penyusun dari 
contoh zat 
campuran yang 
dipilih. 

• Mampu 
menuliskan sifat 
zat campuranyang 
dipilih. 

• Mampu 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar, efisien, 
serta menarik 
dalam keselumhan 
penulisan. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 


134 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Mencoba (Penilaian SBdP) 


Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi' kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mengetahui 
keempat pola 
lantai berikut. 

■ vertikal 

■ horizontal 

■ diagonal 

■ garis melengkung 

Meengetahui 3 
dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

keenam kriteria 

berikut. 

■ Mampu 
memperagakan 
pola lantai tari 
kreasi daeah 
berjenis vertikal 
dengan tepat. 

■ Mampu 
memperagakan 
pola lantai tari 
kreasi daeah 
berjenis hohzontal 
dengan tepat. 

■ Mampu 
memperagakan 
pola lantai tari 
kreasi daeah 
berjenis vertikal 
dengan tepat. 

■ Mampu 
memperagakan 
pola lantai tari 
kreasi daeah 
berjenis diagonal 
dengan tepat. 

■ Mampu 
memperagakan 
pola lantai tari 
kreasi daeah 
berjenis garis 
melengkung 
dengan tepat. 

■ Mampu membuat 
variasi gerak tari 
dengan tangan, 
kaki, dan kepala 
dengan indah. 

Memenuhi 4-5 
dari 6 kriteria 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2-3 
dari 6 kriteria 
yang ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 6 kriteria 
yang ditetapkan. 


CsiaiayM Pet^i[atay\ 
{pey\^koray\) dapai 
4i(ihai coniohhya paola 
Pei^helajaran 1 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 135 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


f PPKn V 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 



f SBdP 

3.3 Memahami pola lantai 
dalam tari kreasi daerah 

4.3 Mempraktikkan pola lantai 
pada gerak tari kreasi 
dearah 



3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual 


136 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar lukisan, siswa dapat 
mengidentifikasi gambar benda isi iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang iklan, siswa dapat 
menyimpulkan isi iklan dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang hidup rukun, siswa 
dapat menjelaskan cara menciptakan kerukunan saat di lingkungan 
rumah, sekolah, dan masyarakat secara tepat. 

4. Dengan kegiatan mengamati gambar tentang persatuan dan kesatuan, 
siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan persatuan dan 
kesatuan dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang hidup rukun, siswa 
dapat menuliskan manfaat hidup rukun dengan benar. 

6. Dengan kegiatan mengamati gambar tarian, siswa dapat mengidentifikasi 
pola lantai tarian pada gambardengan tepat. 

7. Dengan kegiatan berkreasi menggabungkan pola lantai tarian daerah, 
siswa dapat membuat dan mempraktikkan pola lantai gerak tari secara 
berkelompok dengan baik. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan, gambar peristiwa yang mencerminkan hidup rukun, dan video 
tari daerah di Indonesia. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan motivasi siswa. Siswa 
diminta membaca teks narasi buku siswa. 

Kemudian, guru mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan berikut. 

1. Apa yang sedang dilakukan Udin? 

2. Apa gambaryang sedang dilukis Udin? 

3. Dari manakah tari Kecak berasal? 

• Siswa diminta untuk mengungkapkan pen- 
dapatnya secara percaya diri. 




Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 







Catatan: ^ 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan siswa tentang kebudayaan Indonesia, iklan, 
dan hidup rukun. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang aneh 
(nyeleneh). 


• Guru menjelaskan tentang penyajian isi iklan secara visual (penyajian 
kembali isi iklan elektronik dalam sebuah lukisan). 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki motivasi untuk belajar lebih jauh lagi. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara baik, benar, 
dan efektif. 

- Siswa mampu menjelaskan tentang iklan. 

- Siswa mampu menjelaskan tentang penyajian isi iklan. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan 
percaya diri. 


Ayo Mengamati' 


• Siswa telah mampu menjelaskan tentang 
penyajian isi iklan melalui lukisan. 

Kemudian, siswa mengamati gambar lukisan 
pada buku siswa. 

• Setelah mengamati gambar iklan, siswa 
membaca teks materi di bawah gambar 
pada buku siswa. 

• Guru mengajak siswa berdiskusi secara 
klasikal mengenai penyajian iklan secara 
visual, tertulis, dan lisan. Siswa juga diminta 
untuk menyebutkan contohnya. 

• Pada akhir diskusi, Guru memberikan pe- 
negasan materi penyajian isi iklan secara 
visual, tertulis, dan lisan. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan secara visual. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan secara tertulis. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan secara lisan. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan 
percaya diri. 



138 Buku Guru SD/Ml Kelas V 








T 


Ayo Berlatih 


• Siswa telah memahami penyajian isi iklan 
secara visual, tertulis, dan lisan. Kemudian, 
siswa memilih salah satu iklan dari televisi. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat menayangkan video iklan 
produk-produk yang biasa tayang di televisi. 
Video dapat di peroleh dari internet. 


• Setelah menonton iklan , siswa menggambar ___ 

benda-benda yang terdapat dalam iklan. 

Selanjutnya, siswa membuat kesimpulan tertulis mengenai iklan yang 
dipilihnya pada selembar kertas. 

• Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas secara 
bergantian. 



Alternatif Kegiatan 

Siswa diajak untuk berdiskusi secara klasikal. Siswa dapat 
mengungkapkan pendapatnya terkait iklan (gambar benda yang 
terdapat pada iklan dan kesimpulan isi iklan) yang telah diamati. Siswa 
lain dapat menyanggah atau memberikan pendapat nya. Pada kegiatan 
ini, guru dapat menjadi moderator atau menunjuk siswa lain. 


Catatan: 

Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi semua jawaban siswa. 

• Siswa membuat iklan sederhana mengenai pariwisata di Indonesia. 
Setelah selesai, hasilnya dikumpulkan kepada Bapak/lbu Guru. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan televisi. 

- Siswa mampu menjelaskan isi tentang penyajian iklan melalui gambar. 

- Siswa mampu mengidentifikasi benda-benda yang muncul dalam iklan. 

- Siswa mampu menggambar benda-benda yang muncul dalam iklan. 

- Siswa mampu menuliskan kesimpulan isi iklan. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 

- Siswa mampu membuat iklan sederhana mengenai pariwisata di 
Indonesia. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 139 












T 




• Guru membaca teks narasi pada buku siswa. 


Teks ini digunakan untuk menjembatani ma- 


teri sebelumnya dengan materi selanjutnya. 



Guru juga dapat menambahkan penjelasan 


lain terkait dengan materi pembelajaran. 

• Pada kegiatan Ayo, Berlatih, siswa men- 
dengarkan penjelasan Guru tentang hidup 
rukun. Kemudian, siswa menjawab soal 
terkait hidup rukun yang terdapat pada Buku 
Siswa. 

• Siswa menuliskan jawabannya pada kolom 
yang telah tersedia. 


Alternatif Kegiatan 

Siswa diajak untuk berdiskusi secara klasikal. Beberapa siswa dapat 
membacakan hasil jawabannya di depan teman sekelas. Siswa lain 
dapat menyanggah atau mengungkapkan pendapatnya. Pada kegiatan 
ini, guru dapat menjadi moderator atau menunjuk siswa lain. 


Catatan: 

Guru mengkontirmasi dan mengapresiasi semua jawaban siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui pengertian hidup rukun. 

- Siswa mampu menjelaskan cara menciptakan kerukunan saat di rumah, 
di sekolah, dan di masyarakat. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 



secara tertulis dan lisan. 


- Siswa mampu mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas secara mandiri dan 
tanggung jawab. 




• Siswa telah memahami pegertian hidup 
rukun. Kemudian, siswa mengamati gambar 
terkait hidup rukun. Kemudian, siswa 
mengidentifikasi gambar sesuai soal yang 
terdapat pada Buku Siswa. 



140 Buku Guru SD/Ml Kelas V 






















Altematif Kegiatan 

Siswa diajak untuk berdiskusi secara klasikal. Beberapa siswa dapat 
membacakan hasil jawabannya di depan teman sekelas. Siswa lain 
dapat menyanggah atau mengungkapkan pendapatnya. Pada kegiatan 
ini, guru dapat menjadi moderator atau menunjuk siswa lain. 


Catatan: 

Guru mengkontirmasi dan mengapresiasi semua jawaban siswa. 


• Guru menambahkan penjelasan terkait 
materi hidup rukun dan contohnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

I Hasll yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui perilaku dalam kehi- 
dupan sehari-hari yang mencerminkan 
hidup rukun. 

- Siswa mampu mengidentifikasi perilaku 
hidup rukun . 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya 
secara tertulis dan lisan. 

_ T 


Ayo Berlatih ■ 




116 


• Siswa menjawab pertanyaan pada Buku Siswa terkait perilaku hidup rukun 
dan manfaat hidup rukun. 

• Kemudian, siswa menuliskan jawabannya pada kolom yang telah 
disediakan. 


• Kemudian, siswa mengumpulkan hasilnya kepada Bapak/lbu Guru. 


Alternatif Kegiatan 

Siswa diajak untuk berdiskusi secara klasikal. Beberapa siswa dapat 
membacakan hasil jawabannya di depan teman sekelas. Siswa lain 
dapat menyanggah atau mengungkapkan pendapatnya. Pada kegiatan 
ini, guru dapat menjadi moderator atau menunjuk siswa lain. 


Catatan: 

Guru mengkonfirmasi dan mengapresiasi semua jawaban siswa. 

I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa mengetahui perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 141 














- Siswa mampu menuliskan manfaat hidup 
rukun. 

- Siswa mampu mengerjakan dan 
menyelesaikan tugas secara mandiri dan 
bertanggung kawab. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara tertulis. 

• Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali gerakan tari Kecak yang telah 
dipelajari sebelumnya. Kemudian, Guru 
menjelaskan mengenai pola lantai pada tari 
Kecak. 



I 



• Pada kegiatan Ayo, Berlatih, siswa diajak untuk 
mengamati gerak tari yang terdapat pada Buku 
Siswa. Siswa menghafalkan gerakdan pola 
lantai tari yang terdapat pada Buku Siswa. Guru 
dapat mengajak siswa ke aula atau ruangan 
luar untuk mempraktikkan gerak tari. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memahami gerakdan pola lantai 
tari kecak. 

- Siswa mampu mempraktikkan gerak dan 
pola lantai suatu tari. 

- Siswa mampu mengerjakan dan 
menyelesaikan tugas secara mandiri dan 
bertanggung kawab. 



• Siswa telah memahami berbagai gerak dan 
pola lantai sebuah tarian. Siswa diajak untuk 
berkreasi menggabungkan pola lantai tari 
daerah. Kemudian, siswa mempraktikkan 
hasil kreasi pola lantai secara berkelompok. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menggabungkan pola lantai 
tari daerah. 

- Siswa mampu mempraktikkan hasil kreasi 
pola lantai secara berkelompok. 





M 


142 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



















• Berdasarkan pernyataan pada buku siswa: Apa yang sudah kamu pelajari 
hari ini? Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu 
lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak 
atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? Ayo, bertanyalah 
untuk kemajuan dirimu. 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untukmengukurseberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyajikan isi iklan secara visual. 

- Siswa mampu menjelaskan perilaku hidup rukun dan manfaat hidup 
rukun. 

- Siswa mampu mempraktikkan dan berkreasi membuat gerak dan pola 
lantai tari. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara tertulis atau lisan. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa berdiskusi dengan kedua orang tua tentang kegiatan yang 
mencermikan persatuan dan kesatuan yang telah dilakukan keluarga 
di rumah. Selain itu, juga mendiskusikan tentang kegiatan yang 
mencerminkan persatuan dan kesatuan yang sering dilakukan anggota 
keluarga di lingkungan masyarakat. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi pada kolom yang telah disediakan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 143 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki pengalaman berdiskusi bersama orang tuanya. 

- Siswa mampu menuliskan kegiatan yang mencermikan persatuan dan 
kesatuan yang keluarmu telah dilakukan di rumah. 

- Siswa mampu menceritakan kegiatan yang mencerminkan persatuan 
dan kesatuan yang sering dilakukan anggota keluarga di lingkungan 
masyarakat. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 


Penilaian 


Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

Khteria berikut. 

■ Mengetahui 
pengertian dan ciri- 
ciri iklan. 

■ Mengetahui benda- 
benda yang muncul 
dalam iklan. 

■ Mengetahui isi 
iklan. 

Memenuhi 2 dari 

3 dari kriteria 
yang ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

Kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentihkasi 
iklan. 

■ Mampu 
mengidentihkasi 
benda-benda yang 
muncul dalam 
iklan. 

■ Mampu 
menggambar 
benda-benda yang 
muncul dalam 
iklan. 

■ Mampu 

menuliskan isi iklan 
menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benardigunakan 
dengan elisien 
dan menarik 
dalam keselumhan 
penulisan. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


144 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











Rubrik Berlatih (Penilaian PPKn) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

Memenuhi 2 dari 

Hanya memenuhi 

Tidak memenuhi 


Kriteria berikut. 

3 dari kriteria 

1 dari 3 kriteria 

semua kriteria 


■ Mengetahui 
pengertian hidup 
rukun. 

■ Mengetahui contoh 
pehlaku hidup rkun 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 

■ Mengetahui 
mantaat hidup 
rukun 

yang ditetapkan. 

yang ditetapkan. 

yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

Memenuhi 3 

Memenuhi 2 

Memenuhi 1 


Kriteria berikut. 

kriteria dari 4 

kriteria dari 4 

kriteria dari 4 


■ Mampu 

kriteria yang 

kriteria yang 

kriteria yang 


mengidentitikasi 
perilaku hidup 
rukun dalam 
kegiatan sehari- 
hari. 

■ Mampu menuliskan 
pendapat terkait 
pehlaku hidup 
rukun dalam 
kehidupan sehari- 
hari. 

■ Mampu menuliskan 
mantaat hidup 
rukun. 

■ Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benardigunakan 
dengan etisien 
dan menarik 
dalam keselumhan 
penulisan. 

telah ditentukan. 

telah ditentukan. 

telah ditentukan. 


Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 145 










Rubrik Berkreasi (Penilaian SBdP) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

Khteria berikut. 

■ Mengetahui gerak 
tari. 

■ Mengetahui pola 
lantai. 

■ Mengetahui gerak 
dan pola lantai 
tarian daerah. 

Memenuhi 2 dari 

3 dari kriteria 
yang ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

Kriteria berikut. 

■ Mampu 
mempraktikkan 
gerak tarian 
daerah. 

■ Mampu 
mempraktikkan 
pola lantai tarian 
daerah. 

■ Mampu 
menggabungkan 
pola lantai tarian 
daerah yang telah 
diketahui. 

■ Mampu 
mempraktikkan 
gabungan pola 
lantai tarian 
daerah yang telah 
diketahui. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Caiaiay\: Pentiaian 
{pen^lcoran) dapai 
diiil^ai cohiohhya pada 
Peimbe(ajaray\ 1 


146 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










t 

Jury\al peyMi&i&y\ per ^ubieyy»Q iy\i 
ciiguy\akciy\ ^ehagai daia uy\iuk pey\gt$tay\ 
rapor akacleyyiik ^i^yoa per ^eyyte^ier. Dart daia 
pey\capatay\ ^t^toa per ^uhieyyta ty\t, guru dapai 
yytelthai clay\ yytertgukur pey\capatay\ koyyipeiert^t 
^t^Ma c(ay\ ry)eyy)hertkay\ ury)pay\ haltk /^rtg 
koy\$irukit{ hercla^arkar claia pertlatar auieritk 



Contoh penilaian lain sebagai berikut. 


PENILAIAN 

A. Teknik Penilaian 

• Penilaian Sikap: kerja sama, peduli, komunikatif 

• Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

• Penilaian Keterampilan: Uji unjuk kerja 

B. Bentuk Instrumen Penilaian 

1. Sikap 


Contoh kolom penilaian sikap sebagai berikut. 

Berilah tanda centang ('^) pada kolom yang sesuai dengan sikap masing- 
masing siswa. 


No. 

Nama Siswa 

Sikap 

Kerja sama 

Peduli 

Komunikatif 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

1 . 











2. 











3. 











dst. 













Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 




























2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaaan 
pada buku siswa. 

Contoh Pormat Penilaian 


No. 

Nama Siswa 

Hasil Penilaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Aspek 3 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

1. 








2. 








3. 








4. 








5. 








6. 








7. 








8. 








9. 








10. 








11. 








12. 








13. 








14. 








15. 








16. 








17. 








18. 








19. 








20. 









Keterangan: 

Contoh keterangan untuk isian pada kolom aspek sebagai berikut. 

1. Aspek 1: Menjelaskan pengertian gaya dan gerak. 

2. Aspek 2: Menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak 

3. Aspek 3: menjelaskan perbedaan gaya dan gerak 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 
































3. Keterampilan 

Penilaian uji unjuk kerja 
Contoh Rubrik Membuat Laporan 


Kompetensi: 


Aspek 

Boik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi dan 

Pengetahuan: 

Isi laporan 
lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
penulis yang 
menyeluruh atas 
materi yang 
dlringkas. 

Keseluruhan 
laporan dibuat 
dengan baik, 
lengkapdan dapat 
memberikan 
intormasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca, 
serta disajikan 
dengan menarik. 

Keseluruhan 
laporan dibuat 
dengan baik, 
lengkapdan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Sebagian besar 
laporan dibuat 
dengan baik 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Hanya sebagian 
kecil laporan 
dibuat dengan 
baik, lengkap 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Penggunaan 

Bahasa 

Indonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
laporan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Slkap: Laporan 
dibuat dengan 
cermat dan teliti, 
sesuai dengan 
tenggat waktu 
dan batasan 
materi yang 
ditugaskan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan, 
disertai juga 
dengan kreatifitas 
dalam bekerja 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik 
dan terpuji. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih 
dapat terus 
ditingkatkan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih harus 
terus diperbaiki. 

Keterampilan 
Penulisan: 
Laporan dibuat 
dengan benar, 
sistematis dan 
jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 
kelas. 

Keseluruhan hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
laporan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 



Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 













Contoh Pormat Penilaian Sikap 


JURNAL SIKAP RELIGI (K1 1) 


NAMA SEKOLAH 
KELAS/SEMESTER 
TAHUN PELAJARAN 


No. 

TANGGAL 

NAMA PESERTA 

DIDIK 

CATATAN GURU 

BUTIR SIKAP 

1. 

17/100/201? 

ibrahiim 

Merigajak ihalai 
berjaimaah 

Keiaaiar beribadah 

2. 





3. 




































Sikap Spiritual: 


1. Ketaatan beribadah. 

2. Berperilaku syukur. 

3. Berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. 

4. Toleransi beragama. 


Mengetahui .,. 

Kepala Sekolah Guru Kelas 


NIP. 




NIP. 


150 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 


























Contoh Penilaian AkhirSubtema 


JURNAL PENILAIAN SISWA PER SUBTEMA 


Nama Siswa 
Kelas 
Tema 
Sub Tema 


Sikap 

Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplln, tanggung 
jawab, santun,peduli, 
dan percaya dlri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga,teman, dan 
guru. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Pengetahuan 

Memahami 
pengetahuan 
faktual dengan 
cara mengamati 
(mendengar, melihat, 
membaca) dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu 
tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, serta 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah 
dan di Sekolah. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 


























Keterampilan 

Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, 
dalam gerakan yang 
mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 
































Subtema 2: Benda dalam Kegiatan Ekonomi 


151 
































Subtema 3 

Manusia dan Benda di' Lingkungannya 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bohaso Indonesig 

3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


IPS 


3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 


r 



f s 

l 

ubtem 

3 

a ] 

i 

L 


J 





_ IPA _ 

3.9 Mengelompokkan 
materi dalam kehidupan 
sehari-hari berdasarkan 
komponen penyusunnya 
(zat tunggal dan 
campuran) 

4.9 Melaporkan hasil 
pengamatan sifat-sifat 
campuran dan komponen 
penyusunnya dalam 
kehidupan sehari-hari 


_ PPKn _ 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 



















KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN 


1. Menyebutkan isi paparan iklan media cetak 
secara lisan. 

2. Membaca tentang iklan. 

3. Mengelompokkan benda-benda ke dalam 
unsur-unsur atau senyawa yang tepat. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu tinggi, Percaya diri dan 
Bekerja sama 

Pengetahuan 

• Iklan, unsur dan senyawa. 

Keterampilan 

• Mengomunikasikan 


1. Mengamati gambar iklan di media cetak. 

2. Mengidentifikasikan zat campuran homogen 
dan heterogen di lingkungan sekitar. 

3. Percobaan mengklasilikasikan jenis 
campuran. 

4. Berdiskusi mengenai keragaman karya seni 
rupa daerah. 


Sikap 

• Percaya diri, bekerja sama, dan 
bertanggung jawab 

Pengetahuan 

• Iklan media cetak, zat campuran homogen 
dan heterogen, seni rupa daerah. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasikan dan 
mengomunikasikan 


1. Mengamati iklan dan menjelaskan isi iklan. 

2. Berdiskusi mengenai perilaku persatuan dan 
kesatuan dalam masyarakat. 

3. Membaca teks tentang persatuan dan 
kesatuan. 

4. Membuat peta pikiran mengenai pengaruh 
kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan 
masyarakat. 

5. Berdiskusi tentang kegiatan ekonomi. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu, Percaya diri, bekerja sama, 
toleransi, dan bertanggung jawab. 

Pengetahuan 

• Isi Iklan, perilaku menunjukkan persatuan 
dan kesatuan, pengaruh kegiatan ekonomi 
terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasi dan mengomunikasikan. 


1. Mengamati iklan dan menyimpulkan 
informasi isi iklan. 

2. Membaca teks materi tentang kerukunan 
hidup bermasyarakat dan berbangsa. 

3. Mengidentifikasi usaha-usaha yang dilakukan 
pemimpin bangsa dalam membina kerukunan 
hidup bermasyarakat dan berbangsa. 

4. Bermain peran tentang pentingnya 
menjunjung tinggi rasa persatuan dan 
kesatuan. 

5. Berdiskusi tentang jenis pekerjaan atau 
usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkait 
kegiatan ekonomi. 


Sikap 

• Rasa ingin tahu, percaya diri, kerja sama, 
toleransi, dan bertanggung jawab. 

Pengetahuan 

• Informasi dalam Iklan, kerukunan hidup 
bermasyarakat dan berbangsa, jenis 
pekerjaan terkait dengan kegiatan 
ekonomi. 

Keterampilan 

• Bermain peran, berdiskusi, 
mengomunikasikan, mengidentifikasikan. 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 













1. Membaca teks mengenai iklan elektronik 

2. iviengidentifikasi alat dan bahan, serta 

H “ langkah-langkah membuat kain batik 

W J jumputan 

3. Berlatih membuat kain batik jumputan, siswa 
dapat 

~ membuat kreasi batik jumputan berkreasi 
membuat rancangan kain batik jumputan, 

~ percobaan membuat larutan untuk 
mencelup kain dalam proses pembuatan 
batik jumputan, 

~ membuat laporan sederhana berdasarkan 
pengamatan mengenai cara membuat 
larutan untuk mencelup kain batik 
jumputan, dan 

~ mempresentasikan laporan hasil 
percobaannya. 

Sikap 

• Toleransi, Rasa ingin tahu, dan bertanggung 
jawab. 

Pengetahuan 

• Iklan elektronik, karya seni rupa (Kain batik 
jumputan), cara membuat larutan. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasikan, mengomunikasikan, 
menggambar. 

j—1. Mengamati gambar iklan. 

|jk^\ 2. Menjelaskan isi iklan pada gambar. 

3. Berdiskusi tentang kerukunan hidup. 

4. Membaca teks "Mengenal Batik Indonesia. 

5. Berkreasi membuat batik jumputan. 

Sikap 

• Percaya diri, kreatif, dan bertanggung 
jawab. 

Pengetahuan 

• Karya benda tiga dimensi, tokoh dalam teks 
cerita fiksi. 

Keterampilan 

• Mengidentifikasikan, mengomunikasikan, 
membuat karya. 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 









Pemetaan Kompetensi Dasar 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 













Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menyebutkan isi 
teks paparan iklan media cetaksecara lisan dengan percaya diri. 

2. Dengan kegiatan membaca materi mengenai iklan, siswa dapat 
mengidentifikasikan pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan bentuk-bentuk iklan. 

3. Dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar tentang iklan dalam 
media cetak, siswa dapat menyebutkan tujuan iklan, bentuk iklan, dan 
kesimpulan isi teks paparan iklan dalam media cetakdengan benar. 

4. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai zat tunggal, siswa dapat 
mengelompokkan benda-benda kedalam unsuratau senyawa dengan 
tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Alat tulis (misalnya, pensil dan pulpen), teks bacaan mengenai zat tunggal 
dan campuran, serta iklan dari berbagai media cetak. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Siswa membaca tulisan pada awal pembelajaran di buku siswa. 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan mengajukan pertanyaan. 

1. Apakah kamu pernah melihat iklan dalam koran atau media cetak 
lainnya? 

2. Iklan apa yang pernah kamu lihat? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 

Catatan: 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pratest dan merangsang keingintahuan 
siswa mengenai iklan dalam media cetak. Dengan demikian, kegiatan 
awal pembelajaran ini dilakukan secara menarikdan interaktif. 



• Secara mandiri siswa diminta untuk mengamati gambar iklan pada buku 
siswa. 

Catatan: 

Pada kegiatan mengamati, guru menstimulus siswa agar cermat dalam 
mengamati gambar iklan. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 




• Guru menstimulus daya analisis siswa 
melalui pertanyaan seperti tercantum pada 
buku siswa sebagaiberikut. 

1. Produkapa yang ditawarkan dalam iklan 
tersebut? 

2. Apa saja yang terdapat dalam iklan 
tersebut? 

3. Bagaimana kesimpulanmu tentang isi 
teks paparan iklan tersebut? 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk menyampaikan jawaban pertanyaan 
di depan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk menyampaikan 
jawaban pertanyaan dengan percaya diri. 

• Siswa diajak berdiskusi untuk mengambil 
kesimpulan mengenai isi iklan. 



I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menyebutkan iklan yang pernah dilihat dalam koran atau 
media cetak lainnya dengan percaya diri. 

- Siswa dapat menyampaikan secara percaya diri mengenai isi iklan. 

- Siswa dapat menyimpulkan isi teks paparan iklan. 


Ayo Membaca 



• Secara mandiri siswa diminta untuk membaca teks bacaan mengenai 
iklan. 


• Guru menjelaskan kepada siswa mengenai pengertian iklan, tujuan iklan, 
ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan. 


• Siswa mengamati contoh iklan baris dan 
iklan kolom pada buku siswa. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan: Apa iklan 
yang pernah kamu lihat? 

• Siswa mengemukakan pendapatnya 
mengenai iklan yang pernah dilihat dengan 
percaya diri. 

• Guru meminta siswa untuk mencari satu 
contoh iklan dalam media cetak. 




«. IM* 

i. Mmsrik UMhmii raaioi 


Won bran |Ma lUon UrO |< 


Mia. <Uan bom «rtrbul lUan 


IMait baiisYriMi 


«. -MMoWn felM bom «I Mn^ api 4(neai 90"^ utaoan l«ni dan iklali 

& tMrnolMpld t iitManaotdry poiitwltHuinlitiMiungi pcmliMi. 
b. liiMk ll■llo^^JaJJlrlOuslmigiMis- 



123 




Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


157 

























Catatan: — 

Guru dapat mengarahkan siswa untuk mencari contoh iklan dalam 
media cetak di perpustakaan sekolah. Selama kegiatan berlangsung, 
Guru berkeliling memandu siswa yang mengalami kesulitan. 


• Siswa mengidentitikasi tujuan iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan yang 
diperoleh dari media cetak. 

• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan 
jawabannya mengenai tujuan iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan yang 
diperoleh dari media cetakdi depan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk menyampaikan pendapatnya dengan percaya 
diri. 


• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyampaikan tujuan 
iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan 
yang diperoleh dari media cetak dengan 
percaya diri. 

- Siswa memiliki pemahaman mendalam 
mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan 
bentuk iklan. 

- Siswa mampu mengidentifikasi tujuan 
iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan yang 
diperoleh dari media cetak. 

_ T 


Ayo Berlatih 




• Siswa telah mengetahui pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan bentuk iklan. 
Selanjutnya, secara mandiri siswa diminta untuk mengamati iklan di 
media cetak pada buku siswa. Kemudian, siswa menjawab pertanyaan 
berdasarkan iklan pada media cetak. 

• Secara mandiri, siswa mengamati iklan di media cetak pada buku siswa. 

• Setelah membaca dan mengamati iklan, siswa menjawab pertanyaan pada 
buku siswa berdasarkan iklan. 


Alternatif jawaban 

1. Maksud dan tujuan iklan pada buku adalah untuk menghimbau 

masyarakat menjaga kesegaran udara di tempat umum, tempat kerja, 
dalam rumah, dan tempat ibadah. Caranya dengan tidak merokok di 
tempat-tempat tersebut. 


158 Buku Guru SD/Ml Kelas V 















2. Jika dimuat dalam surat kabar, iklan tersebut termasuk bentuk iklan 
kolom. 

3. Kesimpulan isi teks paparan iklan pada buku siswa adalah mengenai 
himbauan untuk menciptakan udara segar di tempat umum, tempat 
kerja, dalam rumah, dan tempat ibadah dengan tidak merokok. 


• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan 
jawaban pertanyaan di depan teman-teman. 

• Guru mengajak siswa mengambil kesimpulan mengenai jawaban 
pertanyaan bersama-sama. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menyampaikan jawaban pertanyaan mengenai tujuan iklan, 
bentuk iklan, dan kesimpulan isi teks paparan iklan dengan percaya diri. 

- Siswa mampu mengamati dan 
mengidentifikasi isi iklan dengan cermat 
dan tepat. 

- Siswa memiliki pengetahuan mendalam 
mengenai tujuan iklan, bentuk iklan, dan 
kesimpulan isi teks paparan iklan. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/ 
menuangkan data/informasi yang didapat 
secara tertulis. 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan motivasi siswa dengan 
membacakan dan menjelaskan narasi pada 
buku siswa. 

• Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali materi mengenai zat tunggal dan 
campuran yang telah dipelajari di subtema 1 
dan subtema 2. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan. 

1. Masih ingatkah kamu mengenai zat tunggal dan campuran? 

2. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal dan campuran? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 159 











Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktif. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pemahaman siswa mengenai zat tunggal dan campuran. 

• Apresiasi semua jawaban siswa dengan baik. 

• Siswa membaca teks materi mengenai zat tunggal dan campuran. 


Alternatif kegiatan membaca: 

• AItematif 1 

Guru memberikan waktu selama 10-15 menit dan siswa diminta 
membaca dalam hati. 

• AItematif 2 

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membacakan bacaan 
tersebut dan meminta siswa lain menyimak. 

• AItematif 3 

Bacaan tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung oleh 
seluruh siswa. 


• Guru memberi penjelasan mengenai zat tunggal dan campuran. 

• Guru meminta siswa menyebutkan contoh zat tunggal dan campuran di 
lingkungan sekitar. 

• Siswa menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 


T 


Ayo Berlatih - 


• Siswa telah memahami tentang zat tunggal. 
Selanjutnya, siswa diminta melengkapi tabel 
penggolongan unsurdan senyawa. 

• Guru mengarahkan siswa untuk mencari 
informasi mengenai zat tunggal yang belum 
diketahui dari berbagai sumber, misalnya 
buku dan internet. 





Buku Gum SD/Ml Kelas V 



























Jawaban sebagai berikut. 


No. 

Nama Zat 

Unsur 

Senyawa 

1 . 

Air 



2. 

Tembaga 



3. 

Gula 



4. 

Perak 

y/' 


5. 

Garam 



6. 

Hidrogen 

y/' 


7. 

Besi 

y/' 


8. 

Asam cuka 



9. 

Oksigen 

y/' 


10. 

Emas 

y/' 



• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya di depan guru 
dan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan jawabannya secara percaya 
diri. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai zat tunggal dan 
campuran. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh zat tunggal dancampuran di 
lingkungan sekitar dengan percaya diri. 

- Siswa mampu mengidentifikasi zat tunggal dan campuran di lingkungan 
sekitar. 


Siswa dapat mencari tahu dari berbagai sumber mengenai zat tunggal. 
Siswa dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau 
senyawa. 


Ayo Renungkan 


^ V t 

?V' 


• Secara mandiri, siswa diminta untuk merenungkan kegunaan benda- 
benda atau materi yang berada di sekitar, baik itu materi yang termasuk 
zat tunggal (unsur dan senyawa), maupun materi yang tergolong 
campuran. 

• Siswa menuliskan hasil perenungan dalam buku tugas. 

• Siswa mengumpulkan hasil renungan kepada guru untuk dinilai. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 161 
















• Guru mengidentiTikasi dan menganalisis jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran yang dilakukan. 


Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untukmengukurseberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 


I Hasil yang Diharapkan 


- Siswa memahami materi mengenai zat 
tunggal dan campuran dengan baik. 


- Siswa dapat menemukan mantaat benda- 
benda atau materi yang berada di sekitar, 
baik itu materi yang termasuk zat tunggal 
(unsurdan senyawa), maupun materi 
yang tergolong campuran. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa mencermati bahan-bahan yang 
digunakan ibu untuk memasak. 

• Siswa bertanya jawab dengan ibu mengenai 
fungsi bahan-bahan yang digunakan dalam 
masakan. 



• Siswa mengelompokkan bahan-bahan yang digunakan dalam masakan ke 
dalam zat tunggal atau campuran. 

• Siswa menuliskan hasil pengamatan pada selembar kertas. 

• Siswa mengemukakan hasil pengamatannya di depan Guru dan teman- 
teman. 


• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan hasil pengamatannya secara 
percaya diri. 

• Guru menekankan kepada siswa untuk membiasakan membantu ibu 
menyiapkan makanan di rumah. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu berkomunikasi dengan orang tua. 

- Siswa mampu mengelompokkan bahan-bahan yang digunakan dalam 
masakan ke dalam zat tunggal atau campuran. 

- Siswa mampu mengomunikasikan hasil pengamatan dengan percaya diri. 


162 Buku Guru SD/Ml Kelas V 




















Penilaian 

Rubrik Mengamati (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 
Iklan dalam 
media cetak. 

■ Menyebutkan 
tujuan iklan dalam 
media cetak 
dengan tepat dan 
rinci. 

■ Menyebutkan 
bentuk iklan 
dalam media cetak 
dengan tepat dan 
rinci. 

■ Menyebutkan 
kesimpulan isi 
teks paparan iklan 
dengan tepat dan 
rinci. 

■ Menyebutkan 
tujuan iklan dalam 
media cetak 
dengan tepat. 

■ Menyebutkan 
bentuk iklan 
dalam media cetak 
dengan tepat. 

■ Menyebutkan 
kesimpulan isi 
teks paparan iklan 
dengan tepat. 

■ Menyebutkan 
tujuan iklan dalam 
media cetak 
dengan kurang 
tepat. 

■ Menyebutkan 
bentuk iklan 
dalam media cetak 
dengan kurang 
tepat. 

■ Menyebutkan 
kesimpulan isi 
teks paparan iklan 
dengan kurang 
tepat. 

■ Belum dapat 
menyebutkan 
tujuan iklan dalam 
media cetak 
dengan tepat. 

■ Belum dapat 
menyebutkan 
bentuk iklan 
dalam media cetak 
dengan tepat. 

■ Belum dapat 
menyebutkan 
kesimpulan isi 
teks paparan iklan 
dengan tepat. 

Keterampllan: 
Penulisan Hasil 
identifikasi 
ditulis dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Rubrik Berlatih (IPA) 

Berilah tanda centang (/) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 
Penggolongan 
unsur dan 
senyawa. 

Mampu 

menggolongkan 
semua zat pada 
tabel ke dalam 

unsur atau 
senyawa dengan 
tepat. 

Mampu 

menggolongkan 
75% zat pada 
tabel ke dalam 

unsur atau 
senyawa dengan 
tepat. 

Mampu 

menggolongkan 
50% zat pada 
tabel ke dalam 

unsur atau 
senyawa dengan 
tepat. 

Mampu 

menggolongkan 
25% zat pada 
tabel ke dalam 

unsur atau 
senyawa dengan 
tepat. 

Keterampilan 
Penulisan: Hasil 
identifikasi 
ditulis dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 163 


















Pemetaan Kompetensi Dasar 




Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan di media cetak, siswa dapat 
mengidentifikasi unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa iklan yang 
diperoleh dari media cetak dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan mengerjakan latihan tentang iklan di media cetak, siswa 
dapat menyebutkan unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan 
dalam pembuatan iklan di media cetak, serta menyajikan hasil kesimpulan 
isi teks paparan iklan media cetak secara visual dengan benar. 

3. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai campuran homogen 
dan heterogen, siswa dapat mengidentifikasi campuran homogen dan 
heterogen di lingkungan sekitar dengan benar. 

4. Dengan kegiatan mencoba mengklasifikasikan jenis campuran berbagai 
benda, siswa dapat membuat laporan sederhana berdasarkan hasil 
pengamatan tentang sifat-sifat zat campuran dan komponen penyusunnya 
secara tepat. 

5. Dengan kegiatan membaca materi mengenai karya seni rupa daerah, 
siswa dapat memahami karya seni rupa daerah serta mengetahui contoh 
karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. 

6. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai karya seni rupa daerah, 
siswa dapat menyebutkan karya seni rupa yang berasal dari daerahnya 
dengan benar. 

7. Dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai karya seni rupa daerah, 
siswa dapat menyebutkan ciri-ciri, fungsi, jenis, dan contoh karya seni 
rupa daerah dengan tepat. 

8. Dengan kegiatan berdiskusi mengenai keragaman karya seni rupa daerah 
di Indonesia, siswa dapat mengetahui cara menyikapi keragaman karya 
seni rupa daerah di Indonesia dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Alat tulis, alat dan bahan percobaan campuran homogen dan heterogen, 

contoh karya seni rupa daerah dari berbagai sumber, serta contoh iklan dari 

media cetak. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Siswa membaca buku siswa. 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan mengajukan pertanyaan. 

1. Apa yang dimaksud dengan iklan? 

2. Apakah kamu pernah melihat iklan dalam koran atau media cetak 
lainnya? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 




Catatan: 


Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pra-test dan merangsang keingintahuan 
siswa mengenai iklan di media cetak. Dengan demikian, kegiatan awal 
pembelajaran ini dilakukan secara menarik dan interaktit. 


Ayo Mengamati' 


O 


• Secara mandiri siswa diminta untuk 

mengamati iklan media cetakdi buku siswa. 



• Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali materi mengenai iklan yang telah 
dipelajari sebelumnya. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan: Apa 
pendapatmu mengenai unsurdalam iklan 
media cetak tersebut? Apa ciri bahasa 
yang digunakan dalam iklan media cetak 
tersebut? 



t^sssm^ 

t<agi Hu4dBbnangkal Miolsh IMok <49 b nn im ilan drngan dan 
•WW' Mo Maiw luengp n oi Uan. ida dan ti*non 


Pog«ponl>o*uMa»»i n HugU>n««t«<iiifno,liarnulf«i»n»<«>geM»iuHmlang 
p«ngfn i »mifcJan.tiHO»<Ji.<lar>benm-bgTti* *landlrrmt<oalafc. 


• Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 
mengenai unsur-unsur iklan dan ciri-ciri 
bahasa yang digunakan dalam pembuatan 
iklan di media cetak. 



• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan 
jawabannya mengenai unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa iklan yang 
diperoleh dari media cetak di depan teman-teman. 

• Guru meminta siswa menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 


I Hasil yang Diharapkan 


- Siswa mampu menyampaikan pendapat- 
nya mengenai unsur-unsur iklan dan 
ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam 
pembuatan iklan di media cetakdengan 
percaya diri. 

- Siswa mampu mengidentifikasi unsur- 
unsur iklan dan ciri-ciri bahasa iklan yang 
diperoleh dari media cetak. 


Ayo Berdiskusi 



• Secara berkelompok, siswa diminta untuk 
mendiskusikan mengenai unsur-unsur iklan 
dalam media cetak. 



166 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





















• Siswa membentuk kelompok terdiri atas lima anak. 

• Siswa mendiskusikan unsur-unsur iklan pada buku siswa secara 
berkelompok. 

Catatan: ^ 

Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari intormasi 
mengenai unsur-unsur iklan dari berbagai sumber. Misalnya, siswa dapat 
membaca dari buku-buku di perpustakaan sekolah, atau mengakses 
intormasi dari internet. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi mengenai unsur-unsur iklan di media cetak 
dalam kolom yang disediakan pada buku siswa. 

• Selanjutnya, jawaban dari tiap kelompok didiskusikan bersama kelompok 
lain. 


Catatan: 

Dalam diskusi kelas, guru dapat bertindak sebagai moderator atau 
menunjuk salah satu siswa menjadi moderator. 

• Guru memberikan kesimpulan mengenai unsur-unsur iklan dalam media 
cetak. 

• Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai ciri-ciri bahasa iklan 
dalam media cetak 


T 


r Ayo Berlatih 





• Siswa telah mengetahui unsur-unsur 
iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan 
dalam pembuatan iklan di media cetak. 
Selanjutnya, secara mandiri siswa diminta 
untuk mengamati iklan baris pada buku 
siswa. Kemudian, siswa menjawab 
pertanyaan berdasarkan iklan tersebut. 

• Secara mandiri, siswa mengamati iklan baris 
pada buku siswa. 

• Setelah membaca dan mengamati iklan, 
siswa menjawab pertanyaan pada buku 
siswa berdasarkan iklan. 



L50 11 I wiyitiwy 


Alternatif jawaban 

1. Unsuryang terdapat pada iklan baris tersebut adalah teks. 

2. Ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan baris, yaitu menggunakan 
bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 

3. Berikut gambar tentang kesimpulan isi teks paparan iklan. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 167 

















• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan 
jawaban pertanyaan di depan teman-teman. 

• Guru mengajak siswa mengambil kesimpulan mengenai jawaban 
pertanyaan bersama-sama. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menyampaikan jawaban pertanyaan mengenai unsur-unsur 
iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di 
media cetakdengan percaya diri. 

- Siswa mampu mengamati dan mengidentifikasi isi iklan dengan cermat 
dan tepat. 

- Siswa mampu membuat gambar (visual) mengenai kesimpulan isi teks 
paparan iklan dalam media cetak. 

- Siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai unsur-unsur iklan 
dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media 
cetak. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara visual. 


T 


Ayo Berlatih 


• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan membacakan dan menjelaskan narasi pada buku siswa. 

• Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali materi mengenai 
campuran yang telah dipelajari di subtema 1 dan subtema 2. 


• Guru menstimulus daya analisis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan. 

1. Masih ingatkah kamu mengenai 
campuran? 

2. Apa yang dimaksud dengan campuran? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya secara percaya diri. 


ll■»w^l^■^l^llaw «aai itmgon a^r. liainu lopi tMuk 



Mab iHiatKn M 


4. tjMafna(<««ormaHgida.(uflal«m>npurtcnipianaAmoo<‘0*t<*i*i09B 
tnpuwn ■ n lo wi yjla droyan alr latnpgk Irroib OnwK M ini gula 
teKompwi <mu ilrng— •» mnmn di runiKirM ■ p Hnti pmwWiiig •!*’ 


Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang men\ 
menantang dengan pendekatan interaktif. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai med 
seberapa jauh pemahaman siswa mengenai c 



• Apresiasi semua jawaban siswa dengan baik. 


ui 


• Pada kegiatan Ayo, Berlatih, siswa 

mengerjakan soal latihan mengenai berbagai macam campuran. 


168 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












/-\ 

Jawaban sebagai benkut. 

1. Gula tercampur rata dengan air. Campuran antara gula dengan air 
termasukcampuran homogen. Campuran homogen jugadisebutdengan 
larutan. Jadi dalam larutan gula tersebut terdapat dua penyusun larutan, 
yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. 

2. Campuran antara pasirdengan airtermasukcampuran heterogen. Pasir 
tidak dapat larut dengan sempurna dalam air. Campuran heterogen 
adalah campuran yang zat-zat penyusunnya bercampur secara tidak 
merata dan campuran ini tiap-tiap bagian tidaksama susunannya . 


• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya mengenai jawaban soal di depan teman-teman. 

• Siswa menyampaikan pendapatnya mengenai jawaban soal dengan 
percaya diri. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 

• Guru memberikan kesimpulan mengenai jawaban soal latihan serta 
memberikan penjelasan mengenai campuran homogen dan campuran 
heterogen. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan contoh campuran homogen dan heterogen 
di lingkungan sekitar dengan percaya diri. 

- Siswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai campuran 
homogen dan heterogen. 

- Siswa mampu mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen di 
lingkungan sekitar. 


Ayo Mencoba ^ 


• Siswa telah memahami materi mengenai campuran. Selanjutnya, siswa 
diajak untuk melakukan percobaan untuk mengetahui tentang campuran 
heterogen dan campuran homogen. 

• Langkah percobaan dilakukan secara berkelompok. 

• Siswa menyiapkan alat dan bahan percobaan yang diperlukan. 


L 


/-/('ric/ari’ peimtithan 
keloimpok ciehgah cara 
imei^uiyuk. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 169 



Catatan: 

Dalam kegiatan ini Bapak/Ibu Guru berkedudukan sebagai tasilitator peserta 
didik. Bapak/lbu Guru menjelaskan tugas dan langkah percobaan yang hams 
dikerjakan peserta didik. Bapak/lbu Gum dapat membimbing peserta didikdalam 
melakukan percobaan ini dan memberikan penjelasan tentang sistematika 
laporan yang hams dibuat oleh peserta didik. Sebagai pegangan Bapak/Ibu Gum, 
berikut contoh laporan hasil percobaan yang dapat dilakukan siswa. 

Laporan Hasil Percobaan 

Campuran Homogen atau Campuran Heterogen 

1. Tujuan 

Menentukan jenis campuran beberapa zat/benda. 

2. Alat dan Bahan 

4 buah gelas, 4 buah sendok, air, minyak goreng, tanah, pasir, garam, dan susu 
bubuk. 

3. Langkah-langkah percobaan 

• Menyiapkan 4 buah gelas beserta 4 buah sendok 

- Gelas 1 diisi dengan airdan minyak, kemudian diaduk menggunakan sendok. 

- Gelas 2 diisi dengan tanah dan pasir, diaduk menggunakan sendok. 

- Gelas 3 diisi dengan airdan garam, diaduk menggunakan sendok. 

- Gelas 4 diisi dengan airdan susu bubuk, diaduk menggunakan sendok. 

• Mengamati keempat campuran tersebut, kemudian menentukan campuran dalam 
masing-masing gelas termasuk campuran heterogen atau homogen. 

• Mencatat hasil pengamatan ke dalam tabel. 

4. Data Pengamatan 


No. 

Keterangan 

Tercampur Rata 
(Jernih) Tidak 
Tercampur Rata 
(Keruh) 

Campuran 

Heterogen/ 

Campuran 

Homogen 

1. 

Gelos 1, oir don minyok 

Tidak Tercampur Rata 

Campuran Heterogen 

2. 

Gelos 2, tonoh don posir 

Tidak Tercampur Rata 

Campuran Heterogen 

3. 

Gelos 3, oir don goram 

Tercampur Rata 

Campuran Heterogen 

4. 

Gelas 4, air dan susu bubuk 

Tidak Tercampur Rata 

Campuran Heterogen 


5. Kesimpulan 

Terdapat dua jenis campuran dalam percobaan yang telah dilakukan, yaitu campuran 
heterogen yang terdiri atas campuran air dan minyak, campuran tanah dan pasir, 
serta campuran airdan susu,dan campuran homogen,yaitu campuran airdan garam. 


• Seteloh selesoi melakukan langkah percobaan, siswa menuliskan laporan 
hasil percobaan. Laporan hasil percobaan berisi alat dan bahan, langkah 
percobaan, serta kesimpulan hasil percobaan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 
laporan hasil percobaan mengenai campuran homogen dan heterogen di 
depan guru dan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk mempresentasikan laporannya secara percaya 
diri. 


170 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki semangat dalam melakukan percobaan untuk 
mengetahui tentang campuran homogen dan heterogen. 

- Siswa dapat menganalisis campuran homogen dan heterogen melalui 
percobaan. 

- Siswa memiliki keterampilan dan percaya diri dalam menyampaikan 
laporan hasil percobaan mengenai campuran homogen dan heterogen 
di depan guru dan teman-teman. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis. 


Ayo Membaca 



• Secara mandiri siswa diminta untuk 

membaca teks bacaan mengenai karya seni 
rupa daerah. 


Alternatif kegiatan membaca: 

• AItemati'f 1 

Guru memberikan waktu selama 10-15 
menit dan siswa diminta membaca dalam 
hati. 

• AItematif 2 

Guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk membacakan bacaan tersebut dan 
meminta siswa lain menyimak. 

• AItematif 3 

Bacaan tersebut dibaca secara bergantian 
dan bersambung oleh seluruh siswa. 



• Guru memberi penjelasan mengenai karya seni rupa daerah. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu membaca dengan baik. 

- Siswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai karya seni rupa 
daerah. 

- Siswa mengetahui contoh karya seni rupa dua dimensi. 

- Siswa mengetahui contoh karya seni rupa tiga dimensi. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


171 












T 




• Guru menstimulus daya analisis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan seperti 
tertulis dalam buku siswa. Selanjutnya, siswa 
diminta menuliskan jawaban pertanyaan 
dalam kotakdi buku siswa. 



• Guru menciptakan suasana demokratis 
sehingga siswa dapat memperoleh informasi 


tentang karya seni rupa tradisional dari 
daerahnya, baik melalui buku, internet, 
wawancara, atau sumber lainnya. 

• Guru memberi kesempatan kepada ^ ^-:- . ^ — 

siswa untuk menyampaikan pendapatnya ^ " ' - - 

mengenai karya seni rupa tradisional yang 

ada di daerahnya. 

• Siswa mengemukakan pendapatnya mengenai karya seni rupa tradisional 
di daerahnya dengan percaya diri. 

• Guru meminta siswa untuk membaca teks materi mengenai ciri-ciri, 
fungsi, dan jenis karya seni rupa daerah. 

• Guru meminta siswa mengidentifikasi ciri-ciri, fungsi, dan jenis karya seni 
rupa daerah berdasarkan contoh yang diperoleh. 

• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan 
jawabannya mengenai ciri-ciri, fungsi, dan jenis karya seni rupa daerah 
berdasarkan contoh yang diperoleh di depan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk menyampaikan pendapatnya dengan percaya 
diri. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyampaikan ciri-ciri, fungsi, dan jenis karya seni rupa 
daerah dengan percaya diri. 

- Siswa memiliki pemahaman mendalam mengenai ciri-ciri, fungsi, dan 
jenis karya seni rupa daerah. 

- Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri, fungsi, dan jenis karya seni rupa 
daerah berdasarkan contoh. 

• Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali materi mengenai karya 
seni rupa daerah. 

• Pada kegiatan Ayo, Berlatih, siswa telah memahami tentang karya seni 
rupa daerah. Selanjutnya, siswa diminta menjawab pertanyaan mengenai 
karya seni rupa daerah. 

• Guru mengarahkan siswa untuk mencari informasi mengenai karya seni 
rupa daerah yang belum diketahui dari berbagai sumber, misalnya buku 
dan internet. 


172 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Altematif jawaban sebagai berikut. 

1. Jenis karya seni rupa daerah di Indonesia, yaitu seni rupa murni dan 
seni rupa terapan. 

2. Berikut ciri-ciri umum karya seni rupa daerah. 

a. Bersifat kedaerahan. 

b. Dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. 

c. Corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau 
geografi suatu daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional 
masyarakat setempat. 

3. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua, yaitu 
seni murni dan seni terapan. 

4. Tiga contoh seni rupa terapan, yaitu batik, ukiran kayu, dan gerabah. 

5. Pungsi karya seni rupa daerah dibagi menjadi dua. 

a. Pungsi individual 

Sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi dan 
mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka , marah, cita-cita, 
pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan dan juga teknik yang 
tercerminkan melalui karya seni. 

b. Pungsi sosial 

• Sebagai media pendidikan 

• Sebagai media hiburan {retreshing) 

• Sebagai media komunikasi 

• Sebagai media keagamaan 


• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya di depan guru 
dan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan jawabannya secara percaya 
diri. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki pemahaman yang 
mendalam mengenai karya seni rupa 
daerah. 

- Siswa dapat mencari tahu dari berbagai 
sumber mengenai karya seni rupa daerah. 


Ayo Berdrskusl 



• Siswa membaca narasi pada buku siswa. 

• Siswa membentuk kelompok. Selanjutnya, 
siswa diajakmendiskusikan pertanyaan me- 
ngenai keragaman karya seni rupa daerah di 
Indonesia seperti tertulis pada buku siswa. 



KoryB nipa dornili bmoam. v<iapdanah iiiiiiidilii 

4 ai\o pinp lOih dsi w«iin09a bohciia dori domali Oiai. don 

boi*. lonaWw^al. t»r. aw| w aia«i. gMMi. h«O0a dan pMuno 

ivpa l U enh nnipipdJi kctayoon budaio «donctio. < ota Idnoi dMtaK 4 li«n 
bmmno kcOinipdoiai. Apo yong Iwt kahon lolaihai J rngon l i onpi k nTO 
lOtani wm <vpa <loc<oh « MoinM 7 kWngopo dnniiian ' KdMoh dnOMt I 

doloni kotam bcriMil 

la|Mf«nHa»jlOisiLU»i 


156 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 173 









Fokus kegiatan: 

1. Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi berbagai sumber untuk 
menemukan informasi mengenai keragaman karya seni rupa daerah di 
Indonesia dan cara menyikapinya. 

2. Pengumpulan Data: ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data menjadi sebuah informasi yang berguna melalui konsep pelaporan 
tertulis. 

3. Komunlkasi: Pasilitasi sebuah diskusi kelas di mana siswa 
mengomunikasikan hasil pencariannya. 


• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa- 

siswa yang mengalami kesulitan. 

Catatan: 

Diskusi dilakukan secara berkelompok. Hindari pemilihan kelompok 
dengan cara menunjuk. Setiap anggota kelompok mencari informasi 
mengenai keragaman karya seni rupa daerah di Indonesia dan 
cara menyikapinya. Setelah siswa mengumpulkan informasi yang 
diperoleh, siswa diminta mendiskusikan informasi yang diperoleh. 
Siswa menuliskan kesimpulan hasil diskusi dalam kotakdi buku siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui cara menyikapi keragaman karya seni rupa daerah di 
Indonesia. 

- Siswa memiliki kemampuan bekerja sama dalam kelompok dengan 
mengembangkan sikap saling menghargai pendapat, tugas, dan peran 
masing-masing anggota kelompok. 

- Siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan 
orang lain. 



• Secara mandiri siswa diminta untuk merenungkan pertanyaan berikut: Apa 
saja yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Apa manfaat pembelajaran 
hari ini untuk kamu? 

• Siswa menuliskan hasil perenungan pada kolom di buku siswa. 

• Siswa mengumpulkan hasil renungan kepada guru untuk dinilai. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran yang dilakukan. 


174 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memahami materi mengenai unsur-unsur iklan dan ciri-ciri 
bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak. 

- Siswa memahami materi mengenai campuran homogen dan heterogen. 

- Siswa memahami materi mengenai karya seni rupa daerah dengan baik. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 


• Siswa mengamati baju-baju batikyang dimiliki oleh orang tua siswa. 

• Siswa berdiskusi dengan orang tua mengenai jawaban pertanyaan berikut: 
Apakah yang mempengaruhi perbedaan motif setiap kain batik?Adakah 
ciri khas motif kain batikyang membedakan antara satu daerah dengan 
daerah lain? 

• Siswa berdiskusi dengan orang tua mengenai ciri khas kain batik dari 
beberapa daerah. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi pada tabel 
seperti tercantum di buku siswa. 

• Siswa mengemukakan hasil diskusi dengan 
orang tua dan disampaikan di depan Guru 
dan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 
hasil diskusi secara percaya diri. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu berkomunikasi melalui 
diskusi dengan orang tua. 

- Siswa mampu mengidentifikasi ciri khas 
kain batik dari beberapa daerah. 

- Siswa mampu mengomunikasikan hasil 
diskusi dengan orang tua dengan percaya 
diri. 



hdh mi € ahc hmA mmjngcwnu podo inOon Cwikoil 


HotJ Ronunoo* 


■ cOo portMlihon taigi holA i l iwii H i etrti man g nonu lnamva cOo 
Mragmai bmUtdon inalif don bchn^o bopi bolA. ynng dtnOttl eion g 
Itjanu. ynng iu n w mgo n Pii prr bnl aoninntdi^tjoglBWibolJt^ A d okoh 

doccoMoln 7 OnlHMAan dMgon amng aioniu toNong dh Idioi koa bOflft dan 

liitirapo dornOt. IIAihon podo Mcnt MtAmI. 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 175 


















Penilaian 


Rubrik Diskusi (Penilaian Bahasa Indonesia) 

Berilah tanda centang ('^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan; 

Iklan dalam 
media cetak. 

Menyebutkan 
unsur-unsur iklan 
dalam media 
cetak dengan 
tepat dan rinci. 

Menyebutkan 
unsur-unsur iklan 
dalam media 
cetak dengan 
tepat. 

Menyebutkan 
unsur-unsur iklan 
dalam media 
cetak dengan 
kurang tepat. 

Belum dapat 
menyebutkan 
unsur-unsur iklan 
dalam media 
cetak dengan 
tepat. 

Keterampilan 
Komunikasi: 
Penyampaian 
hasil diskusi 
mengenai unsur- 
unsur iklan dalam 
media cetak. 

Menyampaikan 
hasil diskusi 
mengenai unsur- 
unsur iklan dalam 
media cetak 
dengan percaya 
diri, jelas, dan 
lengkap di depan 
guru dan teman- 
teman. 

Menyampaikan 
hasil diskusi 
mengenai unsur- 
unsur iklan dalam 
media cetak 
dengan percaya 
diri dan jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Menyampaikan 
hasil diskusi 
mengenai unsur- 
unsur iklan dalam 
media cetak 
dengan kurang 
percaya diri dan 
kurang jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Tidak dapat 
menyampaikan 
hasil diskusi 
mengenai unsur- 
unsur iklan dalam 
media cetak 
dengan percaya 
diri dan jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 


Rubrik Mencoba (Penilaian IPA) 


Berilah tanda centang (y^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Boik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan; 
Campuran 
homogen dan 
heterogen. 

■ Melakukan 
percobaan 
mengenai 
campuran 
homogen dan 
heterogen dengan 
tepat dan cermat. 

■ Menyimpulkan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat dan rinci. 

■ Melakukan 
percobaan 
mengenai 
campuran 
homogen dan 
heterogen dengan 
tepat. 

■ Menyimpulkan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat. 

■ Melakukan 
percobaan 
mengenai 
campuran 
homogen dan 
heterogen dengan 
kurang tepat. 

■ Menyimpulkan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
berdasarkan 
percobaan dengan 
kurang tepat. 

■ Belum dapat 
melakukan 
percobaan 
mengenai 
campuran 
homogen dan 
heterogen dengan 
tepat. 

■ Belum dapat 
menyimpulkan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat. 

Keterampilan 

Komunikasi: 

Penyampaian 
hasil percobaan 
campuran 
homogen dan 
heterogen. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
dengan percaya 
diri, jelas, dan 
lengkap di depan 
guru dan teman- 
teman. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
dengan percaya 
diri dan jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Mempresentasikan 
hasil percobaan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
dengan kurang 
percaya diri dan 
kurang jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Tidak dapat 
mempresentasikan 
hasil percobaan 
campuran 
homogen dan 
heterogen 
dengan percaya 
diri dan jelas di 
depan guru dan 
teman-teman. 


176 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


















Rubrik Berlatih (Penilaian SBdP) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 

Karya seni rupa 
daerah. 

Memenuhi semua 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menyebutkan 
jenis karya seni 
mpa daerah di 
Indonesia. 

■ Mampu 
menyebutkan ciri- 
ciri umum karya 
seni mpa daerah. 

■ Mampu 
menyebutkan 
macam seni mpa 
berdasar jen isnya. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh seni mpa 
terapan. 

■ Mampu 
menyebutkan 
fungsi karya seni 
mpa daerah. 

Memenuhi 4 
dari 5 kriteria 
tersebut. 

Memenuhi 3 
dari 5 kriteria 
tersebut. 

Memenuhi 2 
dari 5 kriteria 
tersebut. 

Keterampilan: 
Penulisan hasil 
identitikasi 
ditulis dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


C&iaian: PeyMiaian 
(pen^koran) dapai 
ddikai cor\iohr\ya pada 
Pet^belajaran 1 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 177 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 



1.4 


2.4 


3.4 


4.4 


Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 
Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


IPS 


3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 


78 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati iklan pada majalah, siswa dapat 
menjelaskan isi iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan membaca tentang teks materi tentang iklan, siswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal, siswa dapat menunjukkan dan 
menuliskan jenis iklan dan informasi penting yang terdapat dalam iklan 
dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan berdiskusi tentang perilaku yang mengindahkan 
persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi 
perilaku yang mengindahkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat 
dan akibatnya dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan membaca tentang teks materi tentang persatuan dan 
kesatuan, siswa dapat mengetahui akibat yang timbul dari tidak adanya 
persatuan dan kesatuan dengan tepat. 

6. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal, siswa dapat menuliskan makna 
persatuan dan kesatuan serta akibat dari tidak mengutamakan persatuan 
dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara 
dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan membaca teks tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat 
menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dan jenis-jenis kegiatan 
ekonomi dengan tepat. 

8. Dengan kegiatan mencoba membuat peta pikiran tentang pengaruh kegiat- 
an ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, siswa dapat mengetahui 
pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 

9. Dengan kegiatan berdiskusi tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat 
menuliskan akibat jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik dan 
pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Alat tulis (misalnya, pensil dan pulpen), 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan pertanyaan panduan yang ada di buku siswa. 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 

1. Apa kamu pernah melihat iklan di surat kabar? 

2. Apa saja iklan yang pernah kamu lihat? 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 




Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang 
menyenangkan dan menantang dengan 
pendekatan interaktif. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai 
media untuk mengetahui seberapa jauh 
pengetahuan siswa tentang daerah 
tempat tinggalnya, iklan, dan nilai 
persatuan dan kesatuan. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, 
termasuk jika ada jawaban yang tidak 
biasa (nyeleneh). 

I Hasil yang Dlharapkan 

- Siswa memiliki motivasi untuk belajar 
lebih jauh lagi. 



Miaggo Ida wAiag mraibmSian heton«in Orpoa 
ntmotmn rong 4Mor. Tte.llbo daMng pei^uol boro* 
tonggonon metinre i— ii * » i *Bw «rtaieli karan poda Mo. 
tOBwr n ermolKnrHenTtm JaniTMtoiBlilo ir b* » MbrMn 
«liwtaNuin eoOaaitalmrm. Brrita utjiiu pngi Ru, trtoh IrTyadl 



- Siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara baik, benar, 
dan efektif. 


- Siswa mampu menyebutkan iklan dalam surat kabaryang pernah 
dilihatnya. 


Ayo Mengannati' 


• Siswa mengamati gambardan membaca narasi pada buku siswa. 

• Siswa mengamati gambar iklan. Kemudian, siswa menjelaskan isi iklan 
sesuai gambar. Siswa menuliskan jawabannya pada kolom yang tersedia 
pada buku siswa. 


/-\ 

Isi Iklan pada buku siswa 

Iklan tersebut berisi tentang penawaran sebuah produk pasta 
gigi bermerk "Gigident". Pasta gigi tersebut berfungsi mengurangi 
rasa ngilu pada gigi hanya dalam selang waktu 30 menit setelah 
pemakaian. Pasta gigi tersebut juga melindungi gigi agar bebas dari 
rasa ngilu lebih lama. 

I Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya. 


Catatan: 

Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 


180 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










•on M«Ma MAmna «dsioh bchnopo hort yono la 
1rrv«ui mnrMat ht« u i< o Alan <k mrdis rrwk. Mon a| 
dUtMUo? 


Ayo Mrngamoli 


tatMihai Uon tmo dfWM Uo poda hoton I 


• Setelah itu, Guru dapat mengajak siswa 
untuk melakukan diskusi secara klasikal 
untuk membahas jawaban siswa. Guru 
dapat meminta beberapa siswa untuk 
membacakan jawabannya di depan teman 
sekelas. Siswa lain dapat menyanggah atau 
menambahkan jawaban siswa lain. Dalam 
kegiatan ini Guru dapat berperan sebagai 
moderator. 

• Pada akhir kegiatan diskusi Guru mengajak 
siswa untuk menyimpulkan jawaban siswa 
dan menegaskan kembali terkait materi 
iklan. 

I Hasil yang Diharapkan ^ 

- Siswa mampu menggali informasi dari 
gambaryang ia amati. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan sesuai gambar. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara tertulis dan lisan 
dengan percaya diri. 



tsi ddon di ota» 




Ayo Membaca 



• Guru membacakan narasi pada buku siswa. Narasi ini dapat digunakan 
sebagai jembatan untuk menyambungkan dengan materi sebelumnya. 
Guru juga dapat menjelaskan materi tambahan yang akan dibahas 
selanjutnya. 

• Siswa membaca teks materi iklan berdasarkan isinya. 


Alternatif Kegiatan Membaca 

1. AIternatif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu selama 
3-5 menit kepada siswa untuk membaca 
dan memahami isi bacaan. Kemudian, 
siswa diajak bertanya jawab mengenai 
teks yang telah ia baca. 

2. AIternatif 2 

Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu selama 
3-5 menit kepada siswa untuk membaca 
dan memahami isi bacaan. Kemudian, 
siswa diminta untuk menjelaskan kembali 
isi teks yang telah ia baca. 


■ ---~=uJ 

kM Moai mMM-UM kcsBa Ui ii Mta i» ta ii y ia . . Miui 

•mrtaii poda •yoMiw itan tmtioh tc hcumM tdabopeoami n ptauUilMi 
IMwTinn hMjOoMwoi ^<VMi an. lOo l■>tlt^>^ MoOaw kanoan. i nT ijJ tai 
moaM <vant mHanMtan tMoioi i n Manj «■•lel Man 

t(iii«babrMira hari MbHunaio triM ii pH aian O iil i arii. Aie «aMli «MlrH 
iMaiiiieBg i bai H n i a H liie iiMip i in a - 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


181 



























3. AIternatif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. 

Siswa lain diminta untuk menyimak. Kemudian, siswa diminta untuk 
bertanya jika terdapat materi yang belum jelas. 


I Hasil yang Dlharapkan 

- Siswa mengetahui jenis iklan berdasarkan 
isinya 

- Siswa mengetahuicontoh iklan 
berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapat- 
nya secara lisan dengan percaya diri. 

_ T 


Ayo Berlatih 


• Siswa telah memahami jenis iklan 
berdasarkan isinya. Siswa mengamati 
gambar iklan pada buku siswa. 

• Kemudian, siswa mengidentifikasi jenis iklan 
dan informasi penting dalam gambar iklan 
yang telah diamati. 

• Siswa menuliskan jawabannya pada kolom 
yang disediakan pada buku siswa. 


Alternatif Jawaban: 

1. Iklan pada buku siswa termasuk iklan 
layanan masyarakat. 

2. Berikut informasi-informasi penting yang 
terdapat dalam iklan. 

• Mengajak masyarakat untuk menjaga 
persatuan dan kesatuan. 

• Masyarakat juga dihimbau untuk 
hindari sesuatu yang dapat 
menimbulkan hilangnya rasa persatuan 
dan kesatuan. 





M. 





I Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya. 


I Hasil yang Dlharapkan 

- Siswa mengidentifikasi iklan berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu mengidentifikasi dan menuliskan informasi-informasi 
yang terdapat dalam iklan. 


^^82 Buku Guru SD/Ml Kelas V 































- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis. 


Ayo Berdiskusi' 



• Guru membacakan narasi pada buku siswa. Narasi ini dapat digunakan 
sebagai jembatan untuk menyambungkan dengan materi sebelumnya. 
Guru juga dapat menjelaskan materi tambahan yang akan dibahas 
selanjutnya. 

• Pada kegiatan Ayo, Berdiskusi, siswa membentuk kelompok terdiri atas 
3-4 siswa. 


Alternatif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, siswa 
tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


• Siswa mendiskusikan peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan 
persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. Siswa juga 
mendiskusikan akibat yang terjadi dari peristiwa-peristiwa tersebut. 

• Kemudian, siswa membuat laporan hasil diskusi dan 
mempresentasikannya di depan teman sekelas. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat mengajak siswa untuk 
mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta salah satu kelompok 
untuk membacakan jawabannya, kelompok 
lain dapat menyanggah atau menambahkan 
terkait materi diskusi. 


Catatan: — 

• Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi 
setiap jawaban siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi peristiwa- 
peristiwa yang tidak mengindahkan 
persatuan dan kesatuan yang terjadi di 
masyarakat 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 183 

















- Siswa mampu mengidentifikasi akibat pe- 
ristiwa-peristiwa yang tidak mengindah- 
kan persatuan dan kesatuan yang terjadi 
di masyarakat 

- Siswa mampu membuat laporan 
berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan. 

- Siswa mampu bekerja sama mengerjakan 
dan menyelesaikan tugas secara 
kelompok 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara lisan dengan percaya diri. 


Ayo Membaca 



• Siswa teks materi tentang persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia. 








•««dMn yong iMccintln ilon er<0r» iMk. 











Alternatif Kegiatan Membaca 

• AIternatif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diajak bertanya jawab 
mengenai teks yang telah ia baca. 

• AIternatif 2 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan 
kembali isi teks yang telah ia baca. 

• AIternatif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. 

Siswa lain diminta untuk menyimak. Kemudian, siswa diminta untuk 
bertanya jika terdapat materi yang belum jelas. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat memperkirakan akibat dari tidak adanya persatuan dan 
kesatuan di lingkungan keluarga. 

- Siswa dapat memperkirakan akibat dari tidak adanya persatuan dan 
kesatuan di lingkungan sekolah. 

- Siswa dapat memperkirakan akibat dari tidak adanya persatuan dan 
kesatuan di lingkungan masyarakat. 

- Siswa memperkirakan akibat dari tidak adanya persatuan dan 
kesatuan di lingkungan negara. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 



















T 


Ayo Berlatih 


• Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali materi yang telah dibaca 
sebelumnya. Dalam kegiatan ini, Guru dapat 
melakukan tanya jawab dengan siswa. 

• Siswa menjawab soal pada buku siswa 
berdasarkan teks materi yang telah ia baca 
sebelumnya. 




Jawaban 

1. Makna persatuan 

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya memiliki 
konteks persatuan bangsa dimana persatuan ini memiliki makna bahwa apapun 
budaya, ras, dan sukunya tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan 
persatuan yang telah terjalin. 

2. Berikut akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. 

a. Terjadi pertengkaran di dalam keluarga. 

b. Kurangnya kerukunan di dalam keluarga. 

c. Kurangnya keakraban di dalam keluarga. 

3. Berikut akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. 

a. Sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. 

b. Membeda-bedakan teman. 

c. Mengolok-olok teman. 

d. Terjadi tawuran 

4. Berikut akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. 

a. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. 

b. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan oleh 
masyarakat 

c. Tidak adanya kerja sama yang terjalin antarwarga masyarakat 

5. Berikut akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan negara. 

a. Hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. 

b. Perpecahan bangsa. 

c. Melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. 

I Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 185 


















I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menuliskan makna 
persatuan. 

- Siswa mampu menuliskan akibat tidak 
adanya persatuan dan kesatuan di ling- 
kungan keluarga. 

- Siswa mampu menuliskan akibat tidak 
adanya persatuan dan kesatuan di 
lingkungan sekolah. 

- Siswa mampu menuliskan akibat tidak 
adanya persatuan dan kesatuan di ling- 
kungan masyarakat. 

- Siswa mampu menuliskan akibat tidak 
adanya persatuan dan kesatuan di ling- 
kungan negara. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara tertulis. 






- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 


Ayo Membaca 



• Siswa membaca narasi pada buku siswa. Kemudian, siswa membaca teks 
materi tentang kegiatan ekonomi pada buku siswa. 


Alternatif Kegiatan Membaca 

• AIternatif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diajak bertanya jawab 
mengenai teks yang telah ia baca. 

• AIternatif 2 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan 
kembali isi teks yang telah ia baca. 

• AIternatif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. 

Siswa lain diminta untuk menyimak. Kemudian, siswa diminta untuk 
bertanya jika terdapat materi yang belum jelas. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 




















I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui tentang pengertian 
kegiatan ekonomi. 

- Siswa mengetahui tentang jenis-jenis 
kegiatan ekonomi. 

- Siswa mengetahui pengaruh kegiatan eko- 
nomi terhadap kesejahteraan masyarakat. 


Ayo Mencoba 


• Guru mengajak siswa mengingat kembali 
materi kegiatan ekonomi yang telah ia baca 
sebelumnya. 



• Pada kegiatan Ayo, Mencoba, siswa membuat 

peta pikiran (mind map). Mind map dapat dibuat pada kertas manila, 
asturo, atau pun kertas karton. Siswa bebas berkreasi menggunakan tinta 
warna-warni dan membuat bentuk mind map sesuai keinginannya. 


Alternatif Peta Pikiran 


Memperiancar arus 
penyattjran barang 
dari produsan ke 
konsumen 



Memperlancar arus 
penyaiLran jasadari 
produsen ke 




Menyediakan 

kebutuhan 





Barang 


Distribusi K 

^ Produksi | 


/ - 1 


Alat pemuas 
kebutuhan 


Memperoteh 

keuncungan 



Kegiatan 

Ekonomi 



Kebutuhan hidup 
terpenuhi 


Kelangsungan 
hklup teraga 



Kebutuhan hidup 
terpenuh' 


Kelangsungan 
hidup terjaga 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


187 




























I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui tentang pengertian kegiatan ekonomi. 

- Siswa mengetahui tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. 

- Siswa mampu membuat peta pikiran berdasarkan materi yang telah 
dibaca sebelumnya. 


- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 


Ayo Berdiskusi 



• Siswa membentuk kelompok terdiri atas 4 
siswa. 

Kme)tfileiaan iwwtiiwai (*an tcictpM kegnta* etcwcml b«i*anow»C 

Alternatif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa 
(disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua 
kelompok. Selanjutnya, siswa tersebut 
memilih tiga orang untuk menjadi 
anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan 
sistem pengundian. 


Himina litMi liwpitnd dmgon •ogonana )i(i'igi»iilii|U Intodap 

tngnt tnenMman irwininptalt DtMinAan M ImcbW bcnacw 4 iwii 
lciMainu.Kcicwdlai.kKMaMtaiAdMuwpodslicaoin berdiut 

lopccan Hosd Doku»i 


• Selanjutnya, siswa mendiskusikan pengaruh 



kegiatan ekonomi terhadap tingkat ke- 


sejahteraan masyarakat. Siswa menuliskan hasil diskusi pada kolom yang 
tersedia pada buku siswa. 


• Selesai berdiskusi, Guru dapat mengajak siswa untuk melakukan diskusi 
secara klasikal untuk membahas jawaban siswa. Guru dapat meminta 
beberapa kelompok untuk membacakan jawabannya di depan teman 
sekelas. Kelompok lain dapat menyanggah atau menambahkan jawaban 
siswa lain. Dalam kegiatan ini Guru dapat berperan sebagai moderator. 

• Pada akhir kegiatan diskusi Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan 
jawaban siswa dan menegaskan kembali terkait materi diskusi. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap 
tingkat kesejahteraan masyarakat. 

- Siswa mampu bekerja sama mengerjakan dan menyelesaikan tugas 
secara kelompok 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya secara tertulis. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatya secara lisan dengan percaya 
diri. 


188 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











• Berdasarkan peryataan pada buku siswa, 

1. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? 

2. Apakah ada hal yang belum kamu pelajari? Apa manfaat pembelajaran 
hari ini untuk kamu? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 


Catatan: ^ 

• Kegiatan ini merupakan media untuk 
mengukur seberapa banyak materi yang 
sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada 
sikap siswa setelah mempelajari materi. 

I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa mampu menjelaskan jenis iklan 
berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu menyebutkan makna 
persatuan. 

- Siswa dapat memperkirakan akibat dari 
tidakadanya persatuan dan kesatuan di 
lingkungan keluarga, sekolah, dan negara. 


f. . ! . ^ 





laM pntioiilian Mfu 1*9 i t iitul»» drh MU 19 hmiu inMiinio aao 
trbringdwu»» tuiHi Ji don ralit dari tuMwm Mgi botai «Dng dwiMU Mng 
hanu n ti tawg n«un rngn« \ #ii py it rd aon «ruiM «uUap liM» bnlJi> M a> ii »i 

on UuK macM kiun latUi img mentadokan oniaM «looah dtwoan 
dnea» lolnTPwtatao»i Or ng n w aen tuaoiu tci Mon a an ld»o< tao» tata don 
lirtuuM" Mwta- Mntan hdcun tantal. 



- Siswa mampu menyebutkan kegiatan ekonomi dan jenis-jenis kegiatan 
ekonomi. 


- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dan tertulis. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



• Siswa mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh ibunya. 

• Kemudian, siswa mendiskusikan tujuan dan manfaat kegiatan ekonomi 
yang dilakukan oleh ibunya. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 189 

















I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh ibunya. 

- Siswa mengetahui tujuan dan manfaat kegiatan ekonomi yang 
dilakukan ibunya. 

- Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kegiatan ekonom 
yang dilakukan ibunya. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 

- Siswa memiliki keterampilan mengumpulkan dan mengolah data atau 
informasi melalui kegiatan diskusi. 


190 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

Memenuhi 3 

Memenuhi 2 

Memenuhi I 


kriteria berikut. 

kriteria dari 4 

kriteria dari 4 

kriteria dari 4 


■ Mampu 

kriteria yang 

kriteria yang 

kriteria yang 


menjelaskan 
pengertian iklan. 

■ Mampu 
menjelaskan jenis 
iklan berdasarkan 
isinya. 

■ Mampu 
mengidentiiikasi 
jenis iklan 
berdasarkan isinya. 

■ Mempu 

mengidentiiikasi isi 
iklan. 

telah ditentukan. 

telah ditentukan. 

telah ditentukan. 

Keterampilan 

Menggunakan 

Menggunakan 

Menggunakan 

Menggunakan 

Penulisan 

Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia 


yang baik dan 

yang baik dan 

yang baik dan 

yang baik dan 


benar digunakan 

benar digunakan 

benar digunakan 

benar digunakan 


dengan 

dengan 

dengan sangat 

dengan sangat 


etisien dan 

etisien dalam 

etisien dalam 

etisien dalam 


menarik dalam 

keseluruhan 

sebagian besar 

sebagian kecil 


keseluruhan 

penulisan. 

penulisan. 

penulisan. 

penulisan. 


Caiaiat^: Pty\'daiay\ 
(pey\^koray\) dapai 
ddthai coy\iohy\ya pada 
Peyyibe[ajaray\ 1. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 191 












Rubrik Berlatih (Penilaian PPKn) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi kriteha 

berikut. 

• Mampu menjelaskan 
makna persatuan. 

• Mampu menjelaskan 
akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan di 
lingkungan keluarga. 

• Mampu menjelaskan 
akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan di 
lingkungan sekolah. 

• Mampu menjelaskan 
akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan 

di lingkungan 
masyarakat. 

• Mampu menjelaskan 
akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan di 
lingkungan negara. 

Memenuhi 4 
kriteria dari 5 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 5 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 5 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi kriteria 

berikut. 

• Mampu menuliskan 
makna persatuan 

• Mampu menuliskan 

3 akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan di 
lingkungan keluarga. 

• Mampu menuliskan 

3 akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan di 
lingkungan sekolah. 

• Mampu menuliskan 

3 akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan 

di lingkungan 
masyarakat. 

• Mampu menuliskan 

3 akibat tidak 
adanya persatuan 
dan kesatuan di 
lingkungan negara. 

Memenuhi 4 
kriteria dari 5 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 5 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 5 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


192 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Mencoba (Penilaian IPS) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan 
pengertian 
kegiatan ekonomi. 

■ Mampu 
menjelaskan 
jenis-jenis kegiatan 
ekonomi. 

■ Mampu 

menjelaskan tujuan 
kegiatan ekonomi. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu membuat 
mind map tentang 
kegiatan ekonomi 
dengan lengkap. 

■ Mampu membuat 
mind map 
sesuai dengan 
materi yang 
telah dipelajari 
sebelumnya. 

■ Mampu menghias 
mind map dengan 
rapi dan menarik 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


(pey\^korat^) d&pai 
dilihai cortiohnya pa4a 
Peryibe[ajarar\ 1. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 193 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


_ PPKn 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 




f -\ 

Bahasa Indonesia 


3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


_ IPS _ 

3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 


194 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 















Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menuliskan ke- 
simpulan informasi isi iklan dengan tepat. 

2. Dengan kegiatan membaca tentang teks materi iklan, siswa dapat 
menjelaskan pengertian iklan elektronik dan jenis-jenis iklan elektronik 
dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang iklan, siswa dapat 
menuliskan informasi yang disampaikan dalam iklan dengan tepat. 

4. Dengan kegiatan membaca teks materi tentang kerukunan hidup ber- 
masyarakat dan berbangsa, siswa dapat mengidentifikasi usaha-usaha 
yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup 
bermasyarakat dan berbangsa dan contoh peristiwa kehidupan yang tidak 
menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan bermain peran tentang pentingnya menjunjung tinggi 
rasa persatuan dan kesatuan, siswa dapat mengetahui pentingnya 
menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari- 
hari. 

6. Dengan kegiatan berlatih menulis cerita tentang usaha-usaha yang 
dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup 
bermasyarakat dan berbangsa , siswa menceritakan tentang usaha-usaha 
yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup 
bermasyarakat dan berbangsa dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan berdiskusi tentang jenis pekerjaan atau usaha yang di- 
lakukan oleh masyarakat terkait kegiatan ekonomi, siswa dapat meng- 
ungkapkan pendapatnya tentang cara-cara menghargai kegiatan orang lain 
dalam usaha dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar iklan atau video iklan elektronik (televisi). 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan pertanyaan panduan yang ada di buku siswa. Oleh karena 
itulah, guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara 
percaya diri. 

1. Apa kamu pernah melihat iklan di televisi? 

2. Apa saja iklan yang pernah kamu lihat? 

3. Apa informasi yang kamu dapat dari iklan tersebut? 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 




Catatan: 



• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktif. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan siswa tentang daerah tempat tinggalnya, 
iklan, dan nilai persatuan dan kesatuan. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang aneh 
(nyeleneh). 


I Hasil yang Dlharapkan 

- Siswa memiliki motivasi untuk belajar 
lebih jauh lagi. 

- Siswa mampu menyebutkan iklan yang 
pernah dilihat. 

- Siswa mampu mengidentifikasi informasi 
yang terdapat pada iklan. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk ber- 
komunikasi secara baik, benar, dan 
efektif. 


Ayo Mengamati' 


• Siswa mengamati gambardan membaca 
narasi pada buku siswa. 

• Siswa mengamati gambar iklan. Kemudian, 
siswa menjelaskan isi iklan sesuai gambar. 


/-\ 

Isi Iklan pada buku siswa 
Iklan tersebut berisi tentang penawaran 
sebuah produk anti septic. Anti septik ber- 
fungsiuntukmelindungitubuhdarikuman. 
Anti septik tersebut dapat digunakan 
untuk mandi dan membersihkan luka. 

I Guru bisa mengembangkan sendiri 
jawabannya. 

V___ J 



* iwng ito cmMmiU iwiA 

4«noan M mngucaptea «oiom. 

^ari ddm ami)Bi»ofi toiam t rnma iB fcu 
«edana doMi 1 ^11 1) 1 nm i d«»c a mot(M*i tan«d 
mendonanman tiodm. Mtwn tamwt dm adoloh 


L Scwddll Ui d u i ^ 





Buku Guru SD/Ml Kelas V 














Alternatif Kegiatan 

Guru dapat mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta salah satu kelompok untuk membacakan 
jawabannya, kelompok lain dapat menyanggah atau menambahkan 
terkait materi diskusi. 


Catatan: 

• Guru mengontirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 


I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa mampu menggali intormasi dari 
gambaryang ia amati. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan sesuai 
gambar. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapat- 
nya secara lisan dan percaya diri. 


Ayo Membaca 



• Guru mengajak siswa mengingat kembali 
materi iklan media cetak pada pembahasan 
sebelumnya. 


• Pada kegiatan Ayo, Membaca, siswa mem- 
baca teks materi iklan elektronik. 



Alternatif Kegiatan Membaca 

• AIternatif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diajak bertanya jawab 
mengenai teks yang telah ia baca. 

• AIternatif 2 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan 
kembali isi teks yang telah ia baca. 

• AIternatif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. 

Siswa lain diminta untuk menyimak. Kemudian, siswa diminta untuk 
bertanya jika terdapat materi yang belum jelas. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


197 


















I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menjelaskan pengertian iklan elektronik. 

- Siswa dapat mengidentifikasi jenis iklan elektronik. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh iklan elektronik. 

_ T 


Ayo Berlatih 


• Siswa telah memahami pengertian dan jenis iklan elektronik. Kemudian, 
siswa mengamati iklan elektronikdi radio, televisi, maupun internet. 

Catatan: L 

Guru dapat menayangkan iklan elektronik. Dapat berupa iklan radio atau 
televisi yang telah dipersiapkan sebelumnya. 


• Selanjutnya, siswa menuliskan intormasi yang disampaikan dari iklan 
yang diamati. Siswa juga memberi tanggapan terhadap iklan yang telah 
diamati. 

• Siswa menuliskan hasilnya pada buku tugas. Setelah selesai, buku tugas 
dikumpulkan kepada Bapak/lbu Guru. 

• Siswa mencari iklan dari media elektronik berisi anjuran untuk menjaga 
persatuan dan kesatuan. Kemudian, menceritakan iklan yang diamati 
dengan menuliskan pada kolom yang tersedia. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu mengidentifikasi dan menuliskan informasi-informasi 
yang terdapat dalam iklan. 

- Siswa mampu menuliskan tanggapan terhadap iklan yang diamati. 


- Siswa mampu menceritakan iklan dari 
media elektronik berisi anjuran untuk 
menjaga persatuan dan kesatuan secara 
tertulis. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menye- 
lesaikan tugas secara mandiri dan tang- 
gung jawab. 

- Siswa mampu menuangkan 
pendapatnya secara tertulis. 


Ayo Membaca 



• Siswa membaca teks materi tentang per- 
satuan dan kesatuan dalam hidup ber- 
masyarakat. 




bgnipW» Mi i lii t m awtoia ptroiiidn dnn Miottia» »Mdup > ■ » i iii i n» »i tai 
iMnbnbanota 

.widho liiliitidan pmMpot bon^id *»■*■■■ mmdMna 

pntMliian don kmaluan b rii Tio i«| i* a««lan ti r rti anya onloio Mm 
I. ni m 9n i* dianfr«ll»qlM« *T |ii 


I Oitt 4an lotiuin. 


bnm dl 




Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















Altematif Kegiatan Membaca 

• AIternati'f 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diajak bertanya jawab 
mengenai teks yang telah ia baca. 

• AIternati'f 2 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan 
kembali isi teks yang telah ia baca. 

• AIternatif 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. 

Siswa lain diminta untuk menyimak. Kemudian, siswa diminta untuk 
bertanya jika terdapat materi yang belum jelas. 


• Selesai membaca, Guru dapat mengajak siswa berdiskusi secara klasikal 
terkait materi yang telah dibaca sebelumnya. Pada kegiatan ini, guru 
dapat melakukan kegiatan tanya jawab. Siswa dapat menyampaikan 
pendapatnya atau menyanggah peryataan siswa lain. Pada akhir kegiatan 
diskusi, Guru memberi penegasan terkait materi yang dibahas. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menyebutkan cara-cara menjaga kerukunan dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

- Siswa dapat mengidentifikasi usaha-usaha yang dilakukan pemimpin 
bangsa dalam membina kerukunan hidup 

bermasyarakat dan berbangsa. 

- Siswa mampu menyebutkan contoh- 
contoh peristiwa kehidupan yang tidak 
menjunjung tinggi persatuan dan 
kesatuan sehingga mengakibatkan tidak 
rukun. 

- Siswa mampu mengungkapkan 
pendapatnya secara lisan dengan 
percaya diri. 


• Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu selama 
3-5 menit kepada siswa untuk membaca 
dan memahami isi naskah drama. 



Ayo Bermain Peran 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 199 

















• Siswa mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks drama. Kemudian, siswa 
membentuk kelompok sesuai banyaktokoh pada naskah drama. 


Altematif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, siswa 
tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


• Selanjutnya, siswa membagi peran kepada 
setiap anggota kelompok. Siswa menghafal- 
kan dialog dan berlatih drama. 

• Pada akhir kegiatan ini, siswa mementaskan 
drama di depan teman-temannya secara 
bergiliran. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu membaca dengan baik. 

- Siswa mampu mengidentifikasi tokoh 
dalam naskah drama. 

- Siswa mampu mempraktikkan drama. 

- Siswa mampu bekerja sama secara ber- 
kelompok. 

_ T 


Ayo Berlatih 


Siswa menceritakan kembali usaha-usaha 
yang dilakukan pemimpin bangsa dalam 
membina kerukunan hidup bermasyarakat dan 
berbangsa. Siswa menuliskan ceritanya dalam 
buku tugas. 



hnww miB RnaMwiaienkriiin.* 

MaBeni. 




Miai4oro I» rwton. •m bir^ui^. Ic lito tta iNtn dm^ui 
Inlin hanj» B 



* »e— n <£■!>««, nnMs tnae( We i to kncmitangaAlM koHBi 
tn»i IC1MI Min nwmnkM* 4Ma Boti wman i en « —» *i i)f Wffa»i 

*tKlatape apa uwikiB t.«B»w»tnk at ienka—B* mi im hi> Bwe n i u i H ) 
g»»aa» Bemmg»» .i»>i'i'^ii«.ii.jnan«»**tii>kiin.*kMot>an. 



200 Buku Guru SD/Ml Kelas V 















Catatan: — 

Dalam kegiatan ini Bapak/lbu Guru berkedudukan sebagai tasilitator 
peserta didik. Bapak/lbu Guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan 
peserta didik yaitu menceritakan kembali usaha-usaha yang dilakukan 
pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat dan 
berbangsa secara tertulis dalam buku tugas. Cerita peserta didik mungkin 
akan bervariasi sesuai dengan kreasi mereka. Namun Bapak/lbu Guru 
dapat berpedoman pada inti materi sebagai berikut. 

Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan 
hidup bermasyarakat dan berbangsa antara lain: 

1. Mengadakan festival budaya. 

2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di 
setiap acara resmi dimanapun berada. 

3. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. 

4. Mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan 
melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. 

6. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk 
agama. 

7. Mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung 
tinggi persatuan dan kesatuan. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menuliskan cerita tentang usaha-usaha yang dilakukan 
pemimpin bangsa dalam membina 

kerukunan hidup bermasyarakat dan 
berbangsa 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara tertulis. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyele- 
saikan tugas secara mandiri dan 
tanggung jawab. 



Ayo Membaca 


Siswa membaca narasi yang terdapat pada 
buku siswa. Narasi ini digunakan sebagai 
jembatan untuk menyambungkan dengan 
materi selanjutnya. 





don kmoluan tliiiisn lin^uip 


wnM nwn^iuan tMt 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 201 

















• Siswa membaca narasi berbagai pekerjaan sambil mendengarkan 
penjelasan guru terkait pekerjaan yang ada pada buku siswa. 


• Selanjutnya siswa membaca teks materi tentang cara menghargai 
keanekaragaman mata pencaharian masyarakat pada buku siswa. 


Ayo Berdiskusi 



• Siswa melakukan diskusi panel bersama teman sekelas dan Bapak/ 

Ibu Guru. Tema diskusi adalah cara-cara menghargai kegiatan orang lain 
dalam usaha. 


• Sebelum memulai diskusi, guru dan siswa menentukan pembicara, 
notulen, dan moderator. 

• Setelah diskusi selesai, siswa diminta membuat kesimpulan hasil diskusi. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu membaca dengan baik. 

- Siswa mengetahui tentang cara 
menghargai keanekaragaman mata 
pencaharian masyarakat. 

- Siswa mengetahui tentang cara-cara 
menghargai kegiatan orang lain dalam 
usaha. 

- Siswa mampu melakukan diskusi panel. 

- Siswa mampu mengungkapkan penda- 
patnya secara lisan. 

- Siswa mampu menulis kesimpulan hasil 
diskusi. 



• Berdasarkan peryataan pada buku siswa: 



I. DboM («npol nnggtA 



Apa van4 «uWi kamu hon M 7 Ap«tah a« hal ynng Mwn Mng 

|iilWi>IT »1111 iiiiiii l iini |ii iiilii*i>i c it»»i lllll^ ^ lpllll■l■lT t l*llllll imiln liilnii 
UnkuL 


HcadRmaioon 


160 


1. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? 

2. Apakah ada hal yang belum kamu pelajari? Apa manfaat pembelajaran 
hari ini untuk kamu? Tuliskan pada kolom berikut. 


• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masing-masing siswa 
untuk menegatahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 


202 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untukmengukurseberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui tentang iklan elektronik. 

- Siswa mampu menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin 
bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan 
berbangsa. 

- Siswa mengetahui contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi 
persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun. 

- Siswa mengetahui cara-cara menghargai keanekaragaman mata 
pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan atau tertulis. 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



I 


Siswa mengidentifikasi barang-barang yang 
dibeli oleh orang tuanya. 

Kemudian, siswa mendiskusikan dampak 
memilih produkdalam negeri dan produk 
impor. 

Selanjutnya siswa menuliskan hasil diskusi 
pada kolom yang tersedia di buku siswa. 

Hasil yang Diharapkan 



- Siswa dapat menjelaskan tentang 
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 
ibunya. 

- Siswa dapat menyebutkan tujuan 
dan manfaat kegiatan ekonomi yang 

dilakukan ibunya. .. 

- Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 
terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan ibunya. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 

- Siswa memiliki keterampilan mengumpulkan dan mengolah data atau 
informasi melalui kegiatan diskusi. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 203 









Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan 
pengertian iklan 
elektronik. 

■ Mampu 

menyebutkan jenis 
iklan elektronik. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh iklan 
elektronik. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
iklan elektronik. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
produk yang diiklan 
pada iklan yang 
ditayangkan. 

■ Mampu menuliskan 
tanggapan 
terhadap iklan 
yang telah dilihat 
sebelumnya. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


204 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Bermain Peran (Penilaian PPKn) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Memahami isi 
cerita. 

■ Mengetahui 
tokoh-tokoh dalam 
naskah drama. 

■ Mengetahui 
perwatakan setiap 
tokoh dalam 
naskah drama. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

• Melatalkan dialog 
dengan intonasi 
dan artikulasi tepat. 

■ Melatalkan dialog 
dengan artikulasi 
jelas. 

■ Ekspresit 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 205 










Rubrik Berdiskusi (Penilaian IPS) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu memahami 
pengertian dan 
jenis-jenis kegiatan 
ekonomi. 

■ Mampu 

menyebutkan jenis- 
jenis pekerjaan. 

■ Mampu memahami 
cara menghargai 
keanekaragaman 
mata pencaharian 
masyarakat di 
lingkungan sekitar 
dan di Indonesia. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
daerah tempat 
tingalnya. 

■ Mampu 
mengidentifikasi 
jenis pekerjaan 
atau usaha yang 
dilakukan oleh 
masyarakat 
terkait tiga 
kegiatan ekonomi 
di lingkungan 
sekitamya. 

■ Mampu menuliskan 
cara menghargai 
pelaku kegiatan 
ekonomi. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


t 

C8i.{.8({.8(Y\’. PeY\t[aiaY\ 
(pen^koran) dapa{ 
clilika{ con{ohYiya pacla 
Pei/^be(ajaraYi 1 


206 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Pemetaan Kompetensi Dasar 




Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca materi mengenai iklan elektronik, siswa dapat 
menyebutkan unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan elektronik dengan 
benar. 

2. Dengan kegiatan berlatih mengamati gambar iklan elektronik, siswa dapat 
menyampaikan unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan elektronik pada 
gambardengan tepat. 

3. Dengan kegiatan membaca materi mengenai kain batik jumputan, siswa 
dapat mengidentifikasi alat dan bahan, serta langkah-langkah membuat 
kain batik jumputan secara terperinci. 

4. Dengan kegiatan berlatih membuat kain batik jumputan, siswa dapat 
membuat kreasi batik jumputan dengan benar. 

5. Dengan kegiatan berkreasi membuat rancangan kain batik jumputan, 
siswa dapat membuat kreasi rancangan kain batik jumputan secara 
mandiri. 

6. Dengan kegiatan mencoba membuat larutan untuk mencelup kain 
dalam proses pembuatan batik jumputan, siswa dapat membuat laporan 
sederhana berdasarkan pengamatan mengenai cara membuat larutan 
untuk mencelup kain batik jumputan, serta penggolongan zat tunggal dan 
campuran dengan tepat. 

7. Dengan kegiatan mencoba membuat larutan, siswa mampu mempre- 
sentasikan laporan hasil percobaannya dengan percaya diri. 


Langkah-Langkah Kegiatan 
Pembelajaran 

• Siswa diminta membaca tulisan pada 
awal pembelajaran di buku siswa sambil 
mengamati gambardi bawah balon kalimat. 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan motivasi siswa dengan 
mengajukan pertanyaan: Apa yang kamu 
ketahui tentang media elektronik? Apakah 
kamu pernah melihat atau mendengar iklan 
elektronik? 



Media/Alat Bantu Belajar 

Alat tulis (misalnya, pensil dan pulpen), alat dan bahan pembuatan kain batik 
jumputan (kain putih, karet gelang, kesumba 
atau pewarna kain/tekstil, uang logam, dan 
ember), serta contoh motif kain batik jumputan 
dari berbagai sumber. 




208 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 








• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya 
diri. 

Catatan: 

• Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pratest dan merangsang keingin- 
tahuan siswa mengenai iklan elektronik. Dengan demikian, kegiatan 
awal pembelajaran ini dilakukan secara menarikdan interaktit. 






Secara mandiri siswa diminta untuk 
membaca teks bacaan mengenai unsur- 
unsur iklan elektronik meliputi iklan televisi, 
radio, dan internet, serta ciri-ciri bahasa 
iklan elektronik. 

Guru menjelaskan kepada siswa mengenai 
unsur-unsur iklan elektronik meliputi iklan 
televisi, radio, dan internet, serta ciri-ciri 
bahasa iklan elektronik. 

Guru menstimulus daya analisis siswa 


<«0nls3r doiMl tmuiio pmAA tMng ^dowair^an 
nang lang mrnggunaOai pmdui ImrM 
Caat 


lUondi mw m rl dmiol liEna«»M«p>o»gmatw<>aii i 


anng «ong mMiggunaai pmduk •mcbul 
TuU«a> 



dengan mengajukan pertanyaan: Apa contoh 
iklan elektronik yang pernah kamu lihat atau 
dengar? 

• Siswa mengemukakan pendapatnya mengenai iklan yang pernah dilihat 
atau didengar dengan percaya diri. 

• Guru meminta siswa untuk menyebutkan satu contoh iklan elektronik yang 
diketahui. 

• Siswa mengidentifikasi unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa dari iklan 
elektronik yang diperoleh. 

• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk mengungkapkan 
jawabannya mengenai unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa dari iklan 
elektronik yang diperoleh di depan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk menyampaikan pendapatnya dengan percaya 
diri. 

• Guru mengapresiasi jawaban siswa. 

I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa mampu menyampaikan unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa dari 
iklan elektronik yang diperoleh dengan percaya diri. 

- Siswa memiliki pemahaman mendalam mengenai unsur-unsur dan ciri- 
ciri bahasa iklan elektronik. 

- Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan 
elektronik. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 209 







T 


Ayo Berlatih 


• Siswa telah mengetahui unsur-unsur 
dan ciri-ciri bahasa dari iklan elektronik. 
Selanjutnya, secara mandiri siswa diminta 
untuk mengamati iklan internet pada 
buku siswa. Kemudian, siswa menjawab 
pertanyaan berdasarkan iklan tersebut. 

• Secara mandiri, siswa mengamati iklan 
internet pada buku siswa. 

• Setelah mengamati iklan internet, siswa 
menjawab pertanyaan pada buku siswa 
berdasarkan iklan internet. 


Cmb* 




Catatan: 

Dalam kegiatan ini Bapak/lbu Guru berkedudukan sebagai fasilitator 
peserta didik. Bapak/lbu Guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan 
peserta didik. Adapun hasil tugas peserta didikakan beragam dan berbeda- 
beda. Sebagai pegangan Bapak/lbu Guru, berikut contoh jawabannya. 

1. Barang yang ditawarkan yaitu kain batik jumputan. 

2. Intormasi yang diperoleh : 

• Banyak pilihannya, indah warnanya 

• Ayo kita cintai batik Indonesia. 

• Batik jumputan hasil budaya bangsa. 

3. Gambar, tulisan. 

4. Singkat, padat, menarik, komunikatif, informatif, sederhana,dan mudah 
dipahami. 


• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan 
jawaban pertanyaan di depan teman-teman. 

• Guru mengajak siswa mengambil kesimpulan mengenai jawaban 
pertanyaan bersama-sama. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat menyampaikan jawaban pertanyaan mengenai unsur-unsur 
dan ciri-ciri bahasa dari iklan elektronik dengan percaya diri. 

- Siswa mampu mengamati dan mengidentifikasi isi iklan dengan cermat 
dan tepat. 


210 Buku Guru SD/Ml Kelas V 








- Siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai unsur-unsur dan ciri- 
ciri bahasa iklan elektronik. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis dan lisan. 


Ayo Membaca 



• Secara mandiri siswa diminta untuk 

membaca teks bacaan mengenai kain batik 
jumputan. 


• Guru meminta siswa untuk mencari tahu 
cara membuat batik jumputan. 


Catatan: ^ 

Guru dapat mengarahkan siswa untuk 
mencari tahu mengenai cara membuat 
batik jumputan dari berbagai sumber, 
misalnya buku, surat kabar, majalah, dan 
internet. 


• Siswa menulis hasil pencariannya mengenai 
cara membuat batik jumputan pada kolom di 
buku siswa. 



• Guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk menceritakan 
cara membuat kain batik jumputan yang diperoleh di depan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk bercerita dengan percaya diri. 

• Guru menjelaskan kepada siswa mengenai alat dan bahan, serta langkah- 
langkah membuat kain batik jumputan. 

• Siswa diajak bertanya jawab mengenai alat dan bahan, serta langkah- 
langkah membuat kain batik jumputan. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menceritakan cara membuat kain batik jumputan dengan 
percaya diri. 

- Siswa memiliki pemahaman mendalam mengenai alat dan bahan, serta 
langkah-langkah membuat kain batik jumputan. 

- Siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan, serta langkah-langkah 
membuat kain batik jumputan. 


T 


Ayo Berlotrh 


• Siswa telah memahami alat dan bahan, serta langkah-langkah membuat 
kain batik jumputan. Selanjutnya, siswa diminta membuat kreasi kain batik 
jumputan. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 


211 











• Siswa mengikuti langkah-langkah membuat 
batik jumputan di buku siswa. 

• Selama proses kegiatan berlangsung, guru 
berkeliling memandu siswa yang mengalami 
kesulitan. 


• Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk menunjukkan batik jumputan buat- 
annya di depan teman-teman. 

• Guru mengapresiasi hasil karya siswa. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa percaya diri dalam menunjukkan 
hasil karyanya di depan guru dan teman- 
teman. 


- Siswa mampu membuat kreasi batik 
jumputan. 


Ayo Berkreasi 



• Siswa telah memahami tentang kain batik 
jumputan. Selanjutnya, siswa diminta 
membuat kreasi rancangan kain batik 
jumputan. 


Catatan: 

Dalam kegiatan ini Bapak/lbu Guru berke- 
dudukan sebagai tasilitator peserta didik. 
Bapak/lbu Guru menjelaskan tugas dan 
langkah harus dikerjakan peserta didik. 
Bapak/lbu Guru dapat membimbing 
peserta didik dalam membuat rancangan 
batik jumputan. Kreasi peserta didik dalam 
membuat rancangan mungkin beraneka 
ragam, sebagai pegangan Bapak/lbu Guru, 
berikut contoh rancangan batik jumputan. 



o o o o 


c 





Mtnlta. 

lu4n*n^FVMj trni/Ma 



. pota mout hHK i 


«anoatandtaai 

i. taioM taw Mah Mom W «tam olr «ngoi. 
solrMi nomittan tam ta ooltai aar lang Mtoh tal 

4. Jtadi oiliit tatn ogv m rmama imii 041 kureng IrMi 40 

V Mol*antanta».4ltaitonliainwiinpaidlngin. wtrWidmgiR 
ongtai don nm ta*i tanpai av pennici beriing. 

o. lepta Aoian keirmig don peniur tam dl lenipai «ong l«tai 
lertana wta maiiMta. 



212 Buku Guru SD/Ml Kelas V 






















• Selama proses kegiatan berlangsung, Guru berkeliling memandu siswa 
yang mengalami kesulitan. 

• Guru meminta siswa untuk menunjukkan hasil kreasi rancangan kain batik 
jumputan di depan kelas. 

• Guru meminta siswa menunjukkan hasil kreasinya dengan percaya diri. 

• Setelah selesai, hasil karya siswa dikumpulkan kepada guru untuk dinilai. 


I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa mampu menunjukkan hasil kreasi rancangan kain batik jumputan 
dengan percaya diri. 


Siswa mampu membuat kreasi rancangan 


Ayo Mencoba 


• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan motivasi siswa dengan 
membacakan dan menjelaskan narasi pada 
buku siswa. 

• Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali materi mengenai campuran 
homogen dan heterogen yang telah 
dipelajari padapembelajaran sebelumnya. 

• Guru menstimulus daya analisis siswa 
dengan mengajukan pertanyaan: Masih 
ingatkah kamu mengenai campuran? 

Apa yang dimaksud dengan campuran 
homogen?Apa yang dimaksud dengan 
campuran heterogen? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya secara percaya diri. 


Vicil (Ac |iufcvi9 «M«fcrti, I 
n M. bfci 



Ndnco*. irtaria Mr^ 
bom fcg»>iii»>* JadU yonQ 


« Mignt I0 «1901 mnn M»r i 

>1 p^aian. >«i iif>»i 

iTiMidnigirtnn higu-lagu kmangoi 







Catatan: 



• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktif. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pemahaman siswa mengenai campuran homogen dan 
heterogen. 

• Apresiasi semua jawaban siswa dengan baik. 


• Pada kegiatan Ayo, Mencoba, siswa telah memahami materi mengenai zat 
tunggal dan campuran. Selanjutnya, siswa melakukan percobaan membuat 
larutan untuk mencelup kain dalam proses pembuatan batik jumputan. 
Langkah percobaan dilakukan secara berkelompok. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 213 













Catatan: 

Hindari pemilihan kelompok dengan cara menunjuk. 

• Siswa menyiapkan alat dan bahan percobaan yang diperlukan dengan 
bimbingan guru. 

Catatan: ^ 

Dalam kegiatan ini Bapak/lbu Guru berkedudukan sebagai fasilitator 
peserta didik. Bapak/lbu Guru menjelaskan tugas dan langkah percobaan 
yang harus dikerjakan peserta didik. Bapak/lbu Guru dapat membimbing 
peserta didikdalam melakukan percobaan ini dan memberikan penjelasan 
tentang sistematika laporan yang harus dibuat oleh peserta didik. 

• Setelah selesai melakukan langkah percobaan, siswa menuliskan laporan 
hasil percobaan. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 
laporan hasil percobaan. 

• Guru meminta siswa untuk mempresentasikan laporannya secara percaya 
diri. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa percaya diri dalam mempresentasikan laporan hasil 
percobaannya. 

- Siswa memiliki semangat dalam melakukan percobaan membuat 
larutan untuk mencelup kain dalam proses pembuatan batik jumputan. 

- Siswa dapat menganalisis penggolongan zat tunggal dan campuran. 

- Siswa memiliki keterampilan dan percaya diri dalam menyampaikan 
laporan hasil percobaan membuat larutan untuk mencelup kain dalam 
proses pembuatan batik jumputan. 

- Siswa mampu mengolah dan menyajikan/menuangkan data/informasi 
yang didapat secara tertulis. 

- Siswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai cara membuat 
larutan untuk mencelup kain dalam proses pembuatan batik jumputan. 



• Siswa membaca uraian pada buku siswa. 

• Berdasarkan uraian pada buku siswa, secara mandiri siswa diminta 
untuk merenungkan tindakan yang harus dilakukan sesuai kondisi terkait 
masuknya kain dan pakaian dari luar negeri. 

• Siswa menuliskan hasil perenungan pada kolom di buku siswa. 

• Siswa mengumpulkan hasil renungan kepada guru untuk dinilai. 


214 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



• Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban masing-masing siswa 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran yang dilakukan. 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untukmengukurseberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memahami materi mengenai kain batik jumputan dengan baik. 

- Siswa dapat mengemukakan pendapat mengenai sikap terkait 
masuknya kain dan pakaian dari luar negeri ke Indonesia dengan 
percaya diri. 


• Siswa bertanya jawab dengan orang tua 
mengenai baju batikyang dimiliki, misalnya 
dengan pertanyaan berikut: Apakah Ayah/ 

Ibu memiliki baju batik bermotif hias 
jumputan/pelangi/ikat celup? 

• Siswa mengamati baju-baju batikyang 
dimiliki oleh orang tua siswa. 

• Siswa berdiskusi dengan orang tua 
mengenai asal kain batikyang dimiliki oleh 
orang tua siswa. 

• Siswa menuliskan hasil diskusi pada kolom 
di buku siswa. 

• Siswa mengemukakan hasil diskusi dengan 
orang tua di depan Guru dan teman-teman. 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan hasil diskusi secara percaya 
diri. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu berkomunikasi melalui diskusi dengan orang tua. 

- Siswa mampu mengidentifikasi asal kain batik berdasarkan motif kain 
batik yang dimiliki orang tua siswa. 

- Siswa mampu mengomunikasikan hasil diskusi dengan orang tua 
dengan percaya diri. 


£32 


Mlk 4 WMtnmo «mgoi baogam. 
(omnMj iBcun ^ong lLho«, boA 
IMi d m g— btitog» MUf n 
anuOlidSkA 
dort kim iwgm, <utBip m 
wMbiyoM ' ' - 
poBlo Mnm lonOui. 


Hotd Rpnungon 


0010 Somo dCTigan Onno ^ 




U Mk h r nn oMt Imm fij 


gi/iial rHupt Mko «| 


o OwkiwOon dmoon 00119 luoim I w oowg owd bolO ■mcOid. 
■nMirabnOut 

LoroiiMi Hisd OMuw Bmomo Oning hie 



Kerja Sama dengan Orang Tua 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 215 















Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang (^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan; 
Unsur-unsur dan 
ciri-ciri bahasa 
iklan elektronik. 

Memenuhi semua 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menyebutkan 
barang yang 
ditawarkan dalam 
iklan elektronik. 

■ Mampu 
menyebutkan 
intormasi yang 
terdapat dalam 
iklan elektronik. 

■ Mampu 
menyebutkan 
unsur-unsur dalam 
iklan elektronik. 

■ Mampu 
menyebutkan ciri- 
dri bahasa iklan 
elektronik. 

Memenuhi 3 
dari 4 kriteria 
tersebut. 

Memenuhi 2 
dari 4 kriteria 
tersebut. 

Memenuhi 1 
dari 4 kriteria 
tersebut. 

Keterampilan 
Penulisan: Hasil 
identifikasi 
ditulis dengan 
benar, sistematis 
dan jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhon 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 

kelas. 

Keseluruhan 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 


216 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Berkreasi (SBdP) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 

Membuat 
rancangan kain 
batik jumputan. 

Mampu memenuhi 
tiga kriteria 
berikut. 

■ Menyiapkan alat dan 
bahan pembuatan 
rancangan kain batik 
jumputan dengan 
lengkap dan tepat. 

■ Melakukan langkah- 
langkah pembuatan 
rancangan kain batik 
jumputan dengan 
tepat. 

■ Hasil karya 
rancangan kain 
batik jumputanrapi 
danmenunjukkan 
kreativitas yang baik. 

Mampu 

memenuhi dua 
dari tiga kriteria. 

Mampu 

memenuhi satu 
dari tiga kriteria. 

Tidak mampu 

memenuhi 

kriteria. 

Keterampilan: 

Pembuatan 

kreasi 

rancangan kain 
batik jumputan. 

Keterampilan 
pembuatan kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
meliputi 
kreativitas, 
kecermatan, 
ketelitian, dan 
kerapian dalam 
membuat kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
menunjukkan hasil 
yang sangat baik, 
di atas rata-rata 
kelas. 

Keterampilan 
pembuatan kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
meliputi 
kreativitas, 
kecermatan, 
ketelitian, dan 
kerapian dalam 
membuat kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
menunjukkan 
hasil yang baik. 

Keterampilan 
pembuatan kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
meliputi 
kreativitas, 
kecermatan, 
ketelitian, dan 
kerapian dalam 
membuat kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
menunjukkan 
hasil yang cukup 
baik. 

Keterampilan 
pembuatan kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
meliputi 
kreativitas 
kecermatan, 
ketelitian, dan 
kerapian dalam 
membuat kreasi 
rancangan kain 
batik jumputan 
masih perlu 
ditingkatkan/ 
masih perlu 
bimbingan. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 217 










Rubrik Mencoba (Penilaian IPA) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan: 

Membuat 
larutan untuk 
mencelup kain 
dalam proses 
pembuatan batik 
jumputan. 

■ Melakukan 
percobaan 
membuat lamtan 
untuk mencelup 
kain dalam proses 
pembuatan batik 
jumputandengan 
tepat dan cermat. 

■ Menyimpulkan 
penggolongan 
zat tunggal 
dan campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat dan rinci. 

■ Melakukan 
percobaan 
membuat lamtan 
untuk mencelup 
kain dalam proses 
pembuatan batik 
jumputandengan 
tepat. 

■ Menyimpulkan 
penggolongan 
zat tunggal 
dan campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat. 

■ Melakukan 
percobaan 
membuat lamtan 
untuk mencelup 
kain dalam proses 
pembuatan batik 
jumputandengan 
kurang tepat. 

■ Menyimpulkan 
penggolongan 
zat tunggal 
dan campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
kurang tepat. 

■ Belum dapat 
melakukan 
percobaan 
membuat lamtan 
untuk mencelup 
kain dalam proses 
pembuatan batik 
jumputandengan 
tepat. 

■ Belum dapat 
menyimpulkan 
penggolongan 
zat tunggal 
dan campuran 
berdasarkan 
percobaan dengan 
tepat. 

Keterampilan 

Komunikasi: 

Penyampaian 
hasil percobaan 
membuat 
larutan untuk 
mencelup kain 
dalam proses 
pembuatan batik 
jumputan. 

Mempresentosikan 
hasil percobaan 
membuat 
larutan untuk 
mencelup kain 
dalam proses 
pembuatan batik 
jumputan dengan 
percaya diri, jelas, 
dan lengkap di 
depan guru dan 
teman-teman. 

Mempresentasikon 
hosil percobaan 
membuat 
larutan untuk 
mencelup kain 
dalam proses 
pembuatan batik 
jumputan dengan 
percaya diri dan 
jelas di depan 
guru dan teman- 
teman. 

Mempresentosikan 
hasil percobaan 
membuat 
larutan untuk 
mencelup kain 
dalam proses 
pembuatan batik 
jumputan dengan 
kurang percaya 
diri dan kurang 
jelas di depan 
guru dan teman- 
teman. 

Tidak dapat 
mempresentasikan 
hasil percobaan 
membuat 
larutan untuk 
mencelup kain 
dalam proses 
pembuatan batik 
jumputan dengan 
percaya diri dan 
jelas di depan 
guru dan teman- 
teman. 


Caiaiat^: Per>i'/ai'ar> 
{pen^lcoran) dapai 
dtithai cohiohhya pada 
Peimbe(ajaray\ 1 


218 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 

1.4 Mensyukun' manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 



3.4 Memahami karya seni rupa 
daerah. 

4.4 Membuat karya seni rupa 
daerah. 



3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan. 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 








Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menjelaskan isi 
iklan pada gambardengan tepat. 

2. Dengan kegiatan berlatih mengamati iklan di media elektronik, siswa 
dapat membuat kesimpulan isi iklan secara visual dengan tepat. 

3. Dengan kegiatan diskusi tentang kerukunan hidup, siswa dapat 
menuliskan akibat-akibat yang timbul jika tidak hidup rukun dengan 
tepat. 

4. Dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang hidup rukun, siswa 
dapat memahami makna hidup rukun, ciri-ciri keluarga yang hidup rukun, 
manfaat hidup rukun, dan akibat jika tidak terjadi kerukunan hidup 
bermasyarakat dengan tepat. 

5. Dengan kegiatan membaca teks "Mengenal Batik Indonesia", siswa dapat 
menjelaskan jenis-jenis dan cara membuat batik di Indonesia. 

6. Dengan kegiatan berkreasi membuat batik jumputan, siswa dapat 
membuat batik jumputan dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Gambar atau video iklan elektronik (televisi/radio/internet), contoh kain 

jumputan. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi 
siswa dengan pertanyaan panduan yang ada di buku siswa. Oleh 
karena itulah, guru meminta siswa untuk 
mengungkapkan pendapatnya secara 
percaya diri. 

1. Apa kamu pernah melihat iklan pada 


artikel di internet? 

2. Apa saja iklan yang pernah kamu lihat? 

3. Apa isi iklan tersebut? 





Buku Guru SD/Ml Kelas V 









Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan menantang 
dengan pendekatan interaktit. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan siswa tentang daerah tempat tinggalnya, 
iklan,dan nilai persatuan dan kesatuan. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang tidak 
biasa (nyeleneh). 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memiliki motivasi untuk belajar 
lebih jauh lagi. 

- Siswa mampu menyebutkan iklan yang 
pernah dilihat di internet. 

- Siswa mampu mengidentitikasi isi iklan. 

- Siswa memiliki kemampuan untuk ber- 
komunikasi secara baik, benar, dan 
efektif. 


Ayo Mengamati 


• Siswa mengamati gambar dan membaca 
narasi pada buku siswa. 

• Siswa mengamati gambar iklan. Kemudian, 
siswa menuliskan isi iklan sesuai gambar. 
Siswa menuliskan jawabannya pada kolom 
yang tersedia di buku siswa. 


Ayo Me/igomati 


KMilui IdCk Imi. Mi. D*ru. «nlang mrtiMri •niliri l4a-Ubo 

«nMnnM wtMOli lUan. Won tmrtm «nunnil «ool mn*fca mmOitAa <«lfcnli 
tilu4unliAni«nr*io<1ikHvon9<Mni*Jiluoot 4«fcoltilimM*lui.lilMopo«ano 
munoilT 

AmatlWi IMon fvng imitKi* a«ol S4v mDnlwka aetwoH aKi» 


@ 

BP JShfsfMdiai 
Bcyarlah luran JKN>KIS Tapat waktu 





I toKAiili iwmu u>li»»o Won rkttiao* Odpoi ii aM e ei ipiaten i X i a B« l l > i«nH 
hrrdotoiton Kinta? 


IM •MtM«iC;k«Kd4tV 


-\ 

Isi Iklan pada buku siswa 

Iklan tersebut dibuat oleh BPJS Kesehaton yang mengingatkan 
masyarakat untuk membayar iuran JKN-KIS tepat waktu, maksimal 
tanggal 10 setiap bulan. 

I Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban secara 
klasikal. Guru meminta beberapa anak untuk membacakan jawabannya, 
siswa lain dapat menyanggah atau menambahkan terkait materi 
diskusi. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 221 










Catatan: 

Guru mengontirmasi dan mengapresiasi setiap jawaban siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu menggali intormasi dari gambaryang ia amati. 

- Siswa mampu menjelaskan isi iklan sesuai gambar. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara tertulis. 

_ T 


Ayo Berlatih 


• Guru mengajak siswa mengingat kembali 
materi iklan media cetak pada pembahasan 
sebelumnya. Kemudian, siswa membaca 
teks materi tentang iklan elektronik pada 
buku siswa. 

• Pada kegiatan Ayo, Berlatih, siswa 
mengamati gambar iklan di media elektronik 
(televisi/radio/internet). 

• Kemudian, siswa membuat kesimpulan isi 
iklan secara visual (menggunakan gambar) 
sesuai dengan gambar iklan yang telah 
diamati. 

• Siswa dapat membuat gambar isi iklan pada 
kolom yang tersedia di buku siswa. 

Catatan: 

Kegiatan ini dapat dilakukan disekolah maupun di rumah. Jika di sekolah 
terdapat sarana pembelajaran berupa media elektronik seperti televisi/ 
radio/internet, Bapak Ibu Guru dapat menugaskan peserta didik untuk 
melakukan kegiatan tersebut di sekolah. Namun jika di sekolah tidak 
memiliki sarana pembelajaran berupa media elektronik, Bapak/lbu Guru 
dapat meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan tersebut di rumah 
masing-masing sebagai tugas rumah. 

I Hasil yang Dlharapkan 

- Siswa mampu mengidentitikasi isi iklan. 

- Siswa mengetahui jenis iklan elektronik berdasarkan isinya. 

- Siswa mampu membuat kesimpulan isi iklan secara visual 
(menggunakan gambar). 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandiri 
dan tanggung jawab. 



222 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


















Ayo Berdrskusr 



• Siswa membaca narasi pada buku siswa. 
Narasi ini digunakan sebagai jembatan 
untuk membahas materi selanjutnya. 
Setelah siswa membaca, guru dapat 
menambahkan penjelasan terkait materi 
yang akan dibahas selanjutnya. 

• Pada kegiatan Ayo, Diskusi, siswa 
membentuk kelompok terdiri atas 3 siswa. 

• Kemudian, siswa mendiskusikan dengan 
anggota kelompoknya tentang akibat-akibat 
yang timbul jika tidak hidup rukun. 


(«ki 9*1*^ Ui, «Inn tki|v «piloin >iT|odi 

pritniMin cnMm tno dan Brna trnggn tOn, dan Ps|U- 

m it r ii nim pr mi opoi inng UrpoSi mOdt dmmhtkmr, lonbut 

pm Siholow «M) «nBil. Jt$at» fjfe< |wig dialuk tiM dwi mnrto 

nnmM lolak «It u MTp» l■lo ul> «anteT pr i prrohan. Krm lii — on honn 
IrOap Inpig n bofe i jr ngi m Irmon dt rrOiAiK k/timgo. tmt ĕ i m dmgpn 



CSISBsg) 


aognrMiB a*«>oinim pta loliik in|Ddl hmikmn tudnp> uw* «irTypwiP t 
pmonsodniniii P ioidii p d Kir i yti iiTgdewBantpndniniinr w rb r nMMtainpiik 
larlM ala< ttgs OMk. rninTniHnh dcngan dnggMa Msnpaliinu i m lipig 
ali*al.al«wl vrmg liinktd |iko tudi^ iHjek nilain SuettpK kmityulait t|Md 
dtrkim krl u nip ii kpiii pMla hdlan b^Sid dMi uncntmSan dl dnnin lrta«. 


Lapanin llosil Ditktai 


tikaildki loirai b ohwa Imiliaiaii oddMi «Mni prrdUii «■ig 
<timc«tnr«lMi odanio «oling p ii y l — t ogor Irmpla ptrdamiiiait. 



Alternatif Pembentukan Kelompok 

1. Guru memilih beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa 
dalam satu kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, siswa 
tersebut memilih tiga orang untuk menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dilakukan dengan sistem pengundian. 


^ -\ 

Aklbat-akibat yang akan timbul dlsebabkan tldak hidup rukun 
antara lain. 

1. Mudah terjadi pertengkaran. 

2. Kehidupan menjadi tidak tenteram. 

3. Mudah terkena hasutan orang lain. 

4. Terjadi perpecahan karena tidakadanya rasa persatuan dan kesatuan. 

I Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya. 


Alternatif Kegiatan 

Guru dapat mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban 
secara klasikal. Guru meminta beberapa kelompok untuk membacakan 
jawabannya, kelompok lain dapat menyanggah atau menambahkan 
terkait materi diskusi. Pada akhir kegiatan diskusi, guru mengajak siswa 
untuk menyimpulkan materi diskusi. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 223 














I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui akibat-akibat yang akan timbul disebabkan tidak 
hidup rukun. 

- Siswa mampu berdiskusi dengan baik. 

- Siswa mapu bekerja sama dengan anggota kelompoknya. 

- Siswa mampu mengemukakan pendapatnya secara lisan. 

- Siswa mampu menghargai pendapat orang lain. 

_ T 


Ayo Berlatih 


• Siswa membaca teks materi pada buku siswa. Siswa dapat bertanya 
kepada guru jika ada materi yang belum jelas. 

• Pada kegiatan Ayo, Berlatih, siswa menjawab soal pada buku siswa. 
Kemudian, siswa menuliskan ceritanya dalam buku tugas. 


Alternatif Jawaban 

1. Kerukunan hidup adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya 
saling pengertian agartercipta perdamaian, persahabatan, dan 
persaudaraan dalam kehidupan. 

2. Berikut ciri-ciri keluarga yang hidup rukun. 

a. Membina hubungan baik antaranggota keluarga. 

b. Saling menghormati. 

c. Saling menghargai. 

d. Saling menyayangi. 

3. Berikut Manfaat hidup rukun. 

a. Tidak adanya pertengkaran. 

b. Hidup dalam keluarga menjadi harmonis. 

c. Hidup menjadi aman. 

d. Hidup menjadi tenteram dan damai. 

e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan 

4. Berikut akibat yang terjadi bila tidak terjadi kerukunan hidup 
bermasyarakat. 

a. Mudah terjadi pertengkaran atau perselisihan. 

b. Kehidupan menjadi tidak tenteram. 

c. Mudah terkena hasutan orang lain. 

d. Terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan 
kesatuan. 

I Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya. 


224 Buku Guru SD/Ml Kelas V 




I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memahami pengertian kerukunan. 

- Siswa memahami ciri-ciri hidup rukun. 

- Siswa memahami manfaat atau 
pentingnya hidup rukun. 

- Siswa memahami akibat tidak hidup 
rukun. 

- Siswa mampu menuangkan pendapatnya 
secara tertulis. 

- Siswa mampu mengerjakan dan menyele- 
saikan tugas secara mandiri dan 
tanggung jawab. 



Agor pcnorAahudn 4 


n kmitenan hidup) 

ono cM <lrt lukiays «ong Mdi«> nAuir 
n mond—I hidu|> nJunT 


Ayo Membaca 



• Guru membacakan narasi pada buku siswa. 
Narasi ini digunakan sebagai jembatan 
untuk membahas materi selanjutnya. Guru 
juga dapat menambahkan penjelasan terkait 
materi yang akan dinahas selanjutnya. 


• Siswa membaca teks materi tentang cara 
membuat batik jumputan pada buku siswa. 


Alternatif Kegiatan Membaca 

1. AIternatif 1 

Siswa diminta membaca dalam hati 
(senyap). Guru memberikan waktu selama 
3-5 menit kepada siswa untuk membaca 
dan memahami isi bacaan. Kemudian, 
siswa diajak bertanya jawab mengenai 
teks yang telah ia baca. 




1 / 


M t in ) «nc i l BrtUk InOcntMO 

n» 

balik hoiA. fniiu imulnm 



M*’M* hotumput wnuh iMMrta tiiiaii htctd linauiioaii 

•MhM «oupa tndopd poda moM mJw w u *» ilon <i— kon* «N 

p)yn5a«natooi»«wyrloip*ia<»0«nDptmOrthM MobaartiiodlaWu 


ho>i | i hNitMdji pa» 

tekoOi pwMuM i n bclik 4io<i4M > y dM H m*. eoUk UOMt d ti o l Oow^ 
«oimnAliitrtdootMlMn p e iKinn iOMdt t i rt Nil rt i ^i iW B t n lti Hi o H .tiado 


iif «hgomboi MMiti d*Klo Oi 



2. AIternatif 2 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan 
kembali isi teks yang telah ia baca. 


3. AIternatif 3 


Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. 

Siswa lain diminta untuk menyimak. Kemudian, siswa diminta untuk 
bertanya jika terdapat materi yang belum jelas. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 225 


























I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mampu membaca dengan baik. 

- Siswa mengetahui jenis-jenis batik di Indonesia. 

- Siswa mengetahui makna motif batik di Indonesia. 


- Siswa mengetahui tentang proses pemalaman batik. 



• Guru mengingatkan kembali siswa 
mengenai cara membuat batik jumputan 
yang telah dipelajari pada pembelajaran 
sebelumnya. Kemudian, guru mengajak 
siswa untuk berkreasi membuat batik 
dengan cara lain, yaitu dengan teknik 
perintangan sederhana. 

• Pada kegiatan AYO, BERKREASl, siswa 
mempersiapkan alat dan bahan dengan 
bimbingan guru. 

• Selanjutnya, siswa berkreasi membuat 
batik dengan teknik perintangan sederhana 
dengan langkah-langkah seperti pada buku 
siswa. 


rrriTt^iin rlm «p<twBKiloup*«>ffilanfi«n<lT\.Yawthit n n»V» 
dcnOOn cM rawnĕtluciD kc <Man> pnrKHAnBidnlh 

Mntd bolik pmW brmifral Mumlh, nwngyinnlcMi nnwno 

«MBiM <«wh «rprrli iM»ab. bim. t i i |o>n, dan lingga Mmd telA pr«Mir 
mrngaUAon i*iaino dan Mgt raimWMln «oi t m a j pia» 

mdĔl. tetaW tah banw* «mmtean psigandi tudoita Eropo «tan CJte 
pocM moMt pcter. Vteoa< mnacPi. anliE pulri «aipi dan mbt (inderrM 
poda tetik rLteiaioa' 1 . «k)'> awpiduno paaa bot* (■ntion. 

0i dnrmh bmdil dnn ( rcten tndapot taliiar»vi«nntrf kahgraJiaaib. 
Dt Mnibi. BUMt nl Jtab u t n«rflf kamrM ymt krrarti bsiumt. da r b u 


Kamii «uitah i n r i itete Uaaati nnomei ballb di nannrM. utM pigD 
ictah ni tngtte iui inanng begahnana i nu i tni a' boita pa»g« aa n flhta «bip) 
Ikata a»n|Site« ouninki ban laldL irang dbrnateii drtigan whruik «ongnl 
«edeitena ctteteaiu te ndtagan dt n ^ baibcapdar» baidi hdK.b9rfvteta 


Mlik lr»«rbui dbual ita n gan Irbnb tang kWi nriM. liarai rnmgte^o'' 
«eUgai bohon priaaiipdrai preie« pii Br u t ii ii «rtrMi prnrrbtate dalnrn teten 



«fb ii re »^ «oairria*snuber krr o«iair»»d«iaiballkar in)U ii irtailt pmtUraigBn 

«edei*ma.tetei*anlanokah MngktenfO,keintaionim«kan. BerliOU hakpdi 
•ara t re bory » . <gMtagi «OOI raenggunakte epi dan aP cnmdidik. irnhalten 



• Setelah selesai, siswa menunjukkan hasil karyanya di depan kelas. 


Catatan: 

Dalam kegiatan ini Bapak/lbu Guru berkedudukan sebagai fasilitator 
peserta didik. Bapak/lbu Guru menjelaskan tugasyang harus dikerjakan 
peserta didik, yaitu membuat batik dengan teknik perintangan 
sederhana. Bapak/lbu Guru diharapkan memberikan bimbingan pada 
peserta didik karena menggunakan api dan air mendidih. Bapak/lbu 
guru hdapat mengingatkan siswa agar selalu berhati-hati saat berkarya. 
Bapak/lbu guru juga mengingatkan kepada siswa untuk membersihkan 
dan merapikan kembali tempat berkarya setelah selesai digunakan. 
Hasil karya peserta didik mungkin beraneka ragam sesuai rancangan 
yang telah dibuat. Setelah peserta didik selesai membuat batik dengan 
teknik perintangan, Bapak/lbu Guru dapat membimbing peserta didik 
untuk membuat pameran hasil karya mereka di kelas. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui tentang alat dan bahan untuk membuat kain batik 
jdengan teknik perintangan sederhana (batik tulis). 

- Siswa mengetahui tentang langkah-langkah membuat kain batiktulis. 

- Siswa mampu membuat batik jumputan. 


226 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











Ayo Berdiskusi' 



• Guru mengingatkan kepada siswa bahwa di 
akhir semester setelah ujian kenaikkan kelas 
akan di adakan kegiatan pameran. Guru 
sudah menentukan dengan pihak sekolah, 
apakah pameran berupa pameran sekolah 
atau pameran kelas. Jika pameran yang 
diadakan berupa pameran sekolah maka guru 
berkoordinasi dengan sekolah (Guru lain, 
Kepala Sekolah, bahkan bisa juga dengan wali 
murid). 

• Pada kegiatan AYO, BERDISKUSI, Siswa 
berdiskusi mengenai langkah-langkah 
pameran atau kegiatan-kegiatan yang akan 
dilakukan sebelum pameran. 



• Selanjutnya, siswa menuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. 


No. 

Hasil Diskusi 

1. 

Membuat panitia kecil. 

2. 

Menentukan hari dan tanggal. 

3. 

Menentukan tempat. 

4. 

Menentukan karya yang akan di pamerkan. 


dan Seterusnya 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa dapat bekerja sama dengan teman 
satu kelas. 

- Siswa mengetahui langkah-langkah 
kegiatan pameran. 

- Siswa dapat mengadakan pameran kelas 
atau pun pameran sekolah. 



• Berdasarkan peryataan pada buku siswa: 

Bangsa Indonesia memiliki beragam jenis 
kain sebagai kekayaan budaya di antaranya 
ada batik, tenun, dan songket. Apa yang 
harus kamu lakukan dengan beragamnya 



Mmsd mpn rti bmgam tetn wtag» U*i>«Qan luMra « 
aolaianinaapn«*.««W^Ja>nq<oU«.*faronf iMwlamulaUiliand rn g i 
ItrmgcaiimiarwMna l»wr te iiHUII »tJ «ha<i nn uii fi a» i» »yaiB> »ifc» w ta ania. 

Has4 RrtNjngon 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 227 


































jenis kain tersebut? 

• Secara mandiri siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya 
berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkannya selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masing-masing siswa 
untuk menegatahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengenai 
pembelajaran hari ini. 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untukmengukurseberapa banyakmateri 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikapsiswa setelah mempelajari 
materi. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui keberagaman jenis kain di Indonesia. 

- Siswa mengetahui cara menghargai hasil kebudayaan Indonesia. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan atau tertulis. 



• Siswa bekerja sama dengan orang tuanya mempraktikkan membuat kain 
jumputan. 

• siswa membuat karya kain jumputan berupa taplak meja bersama kedua 
orang tuanya. 

• Karya taplak meja jumputan akan dipertunjukkan saat acara pameran 
sekolah. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa memahami cara membuat kain batik jumputan. 

- Siswa memiliki keterampilan membuat kain batik jumputan. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan orang tuanya. 


228 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


Penilaian 

Rubrik Berlatih (Penilaian Bahasa Indonesia) 


Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 


4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Mampu 
menjelaskan 
pengertian iklan 
elektronik. 

■ Mampu 

menyebutkan jenis 
iklan elektronik 
berdasarkan isinya. 

■ Mampu 
menyebutkan 
contoh iklan 
elektronik 
berdasarkan isinya. 

Memenuhi 2 dari 

3 dari kriteria 
yang ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Memenuhi 
kriteria berikut. 

■ Mampu 

mengidentifikasi isi 
iklan. 

■ Mampu membuat 
isi iklan secara 
visual. 

■ Mampu menuliskan 
kesimpulan isi 
iklan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 229 










Rubrik Berlatih (Penilaian PPKn) 


Berilah tanda centang ('^) pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Memenuhi 

kriteria berikut. 

■ Menuliskan 
pengertian 
kerukunan hidup. 

■ Menuliskan 5 ciri- 
ciri hidup rukun. 

■ Menuliskan 5 
manfaat hidup 
rukun. 

■ Menuliskan 4 
akibat tidak hidup 
rukun. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Keterampilan 

Penulisan 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 


230 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










Rubrik Berkreasi (Penilaian SBdP) 

Berilah tanda centang pada bagian yang memenuhi kriteria. 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Mampu 

memenuhi tiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu memahami 
pengertian kain 
batik jumputan. 

■ Mampu 
menyebutkan alat 
dan bahan yang 
digunakan untuk 
membuat kain 
batik jumputan. 

■ Mampu 
menjelaskan cara 
membuat kain 
batik jumputan. 

Memenuhi 2 dari 

3 dari kriteria 
yang ditetapkan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 3 kriteria 
yang ditetapkan. 

Tidak memenuhi 
semua kriteria 
yang ditetapkan. 

Keterampilan 

Mampu 

memenuhi tiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu membuat 
rancangan 
motif kain batik 
jumputan. 

• Mampu 
membuat kain 
batik jumputan 
sesuai langkah- 
langkah yang 
telah dipelajari 
sebelumnya. 

■ Hasil karya 
rancangan kain 
batik jumputanrapi 
danmenunjukkan 
kreativitas yang 
baik. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
telah ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
telah ditentukan. 


Csiaian: Pey\t(atay\ 
{pen^koran) dapai 
dtiihai cohiohhya pa4a 
Peimbe[ajaray\ 1 


Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 231 










Jurinal peyMi&iay\ per ^ubieyyta irM' bi^a 
Jtgur^ahr) ^ebagat Jaia uhiulc pey\gt^tar\ 
rapor ak&deryttlc ^t^^a per ^etme^ier. D<ari‘ Jaia 
pey\capat'ay\ ^t^ooa per iubiewta ty\t', guru dapai 
yy\elt'bai c(dy\ yy\ey\gukur pey\capat'ay\ koyytpeiert^t' 
^t^ioa d&y) yy)eyy)bert'kay\ uyy)pay\ balik /^rg 


koy\^irukit'{ berja^arksr) daia pey\t'lat'ay\ auieioiik 
y&y^g clt'yy)t'(t'kt'y\ya. 



Contoh pemlaian lain sebagai' benkut. 


PENILAIAN 

A. Teknik Penilaian 

• Penilaian Sikap: kerja sama, peduli, komunikatif 

• Penilaian Pengetahuan: Tes tertulis 

• Penilaian Keterampilan: Uji unjuk kerja 

B. Bentuk Instrumen Penllaian 

1. Sikap 


Contoh kolom penilaian sikap sebagai berikut. 

Berilah tanda centang ('C) pada kolom yang sesuai dengan sikap masing- 
masing siswa. 


No. 

Nama Siswa 

Sikap 

Kerja sama 

Peduli 

Komunikatif 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

Belum 

Tampak 

Tampak 

Menonjol 

1. 











2. 











3. 











dst. 













Buku Guru SD/Ml Kelas V 

























2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaaan 
pada buku siswa. 

Contoh Pormat Penilaian 


No. 

Nama Siswa 

Hasil Penilaian Pengetahuan 

Aspek 1 

Aspek 2 

Aspek 3 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

1. 








2. 








3. 








4. 








5. 








6. 








7. 








8. 








9. 








10. 








11. 








12. 








13. 








14. 








15. 








16. 








17. 








18. 








19. 








20. 









Keterangan: 

Contoh keterangan untuk isian pada kolom aspek sebagai berikut. 

1. Aspek 1: Menjelaskan pengertian gaya dan gerak. 

2. Aspek 2: Menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak 

3. Aspek 3: menjelaskan perbedaan gaya dan gerak 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 
































3. Keterampilan 

Penilaian uji unjuk kerja 
Contoh Rubrik Membuat Laporan 


Kompetensi: 


Aspek 

Boik Sekali 

Boik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi dan 

Pengetahuan: 

Isi laporan 
lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 
penulls yang 
menyeluruh atas 
mateh yang 
dirlngkas. 

Keseluruhan 
laporan dibuat 
dengan baik, 
lengkapdan dapat 
memberikan 
intormasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca, 
serta disajikan 
dengan menarik. 

Keseluruhan 
laporan dibuat 
dengan baik, 
lengkapdan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Sebagian besar 
laporan dibuat 
dengan baik 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Hanya sebagian 
kecil laporan 
dibuat dengan 
baik, lengkap 
dan dapat 
memberikan 
informasi singkat 
yang berguna 
bagi pembaca. 

Penggunaan 

Bahasa 

Indonesia 
yang baik dan 
benar: Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam penulisan 
laporan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
etisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Slkap: Laporan 
dibuat dengan 
cermat dan teliti, 
sesuai dengan 
tenggat waktu 
dan batasan 
materi yang 
ditugaskan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan, 
disertai juga 
dengan kreatifitas 
dalam bekerja 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik 
dan terpuji. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang sangat baik. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih 
dapat terus 
ditingkatkan. 

Kecermatan, 
ketelitian bekerja, 
dan ketepatan 
waktu dalam 
pemenuhan tugas 
yang diberikan 
menunjukkan 
kualitas sikap 
yang masih harus 
terus diperbaiki. 

Keterampilan 
Penulisan: 
Laporan dibuat 
dengan benar, 
sistematis dan 
jelas, yang 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Keseluruhan hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
sangat baik, di 
atas rata-rata 
kelas. 

Keseluruhan hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
baik. 

Sebagian besar 
hasil penulisan 
laporan yang 
sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan 
yang terus 
berkembang. 

Hanya sebagian 
kecil hasil 
penulisan laporan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penulisan yang 
masih perlu terus 
ditingkatkan. 



Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Contoh Pormat Penilaian Sikap 


JURNAL SIKAP RELIGI (K1 1) 

NAMA SEKOLAH 
KELAS/SEMESTER : 

TAHUN PELAJARAN: 


No. 

TANGGAL 

NAMA PESERTA 

DIDIK 

CATATAN GURU 

BUTIR SIKAP 

1. 

17/100/201? 

ibrahiim 

Mengajak ihalat 
berjaiiYiaah 

K&iaaian btribadah 

2. 





3. 




































Sikap Spiritual: 


1. Ketaatan beribadah. 

2. Berperilaku syukur. 

3. Berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. 

4. Toleransi beragama. 


Mengetahui .,. 

Kepala Sekolah Guru Kelas 


NIP. 


NIP. 



Subtema 3: Manusia dan Benda di Lingkungannya 



















Contoh Penilaian Akhir Subtema 


JURNAL PENILAIAN SISWA PER SUBTEMA 


Nama Siswa 
Kelas 
Tema 
Sub Tema 


Sikap 

Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun,peduli, 
dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga,teman, dan 
guru. 

Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa 
yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha 
pengembangan untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan pada kelas yang diikutinya. 

Pengetahuan 

Memahami 
pengetahuan 
faktual dengan 
cara mengamati 
(mendengar, melihat, 
membaca) dan 
menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu 
tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, serta 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah 
dan di Sekolah. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 


























Keterampilan 

Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam 
karya yang estetis, 
dalam gerakan yang 
mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 

Kompetensi 

1 

2 

3 

4 
































236 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 
































Pemetaan Kompetensi Dasar 


f SBdP L 

3.2 Memahami tangga nada 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nadadengan iringan musik. 


r 



PPKn ^ 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 









Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mengidenti^ikasi sikap 
persatuan dan kesatuan yang terdapat pada bacaan. 

2. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mengidentifikasi lagu 
daerah di Indonesia. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks literasi berjudul Lestahkan Sungai dengan Prokasih- 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada Kegiatan Berbasis Literasi, siswa diminta untuk membaca cerita 
berjudul Lomba Seni Mempererat Persatuan. 


Alternatif Kegiatan Membaca 

1. AlternatiT 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. 

2. AlternatiT 2 

Guru menunjuksatu siswa untuk membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk memperhatikan artikulasi saat 
membaca. Siswa lain diminta untuk menyimak. 

3. AlternatiT 3 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Siswa 
lain diminta untuk menyimak. 


• Kemudian, guru meminta siswa untuk 
menjawab pertanyaan pada buku siswa 
berdasarkan cerita yang telah ia baca. 


Alternatif Jawaban 

1. Audisi adalah tes kemampuan. Registrasi 
adalah pencatatan atau pendaftaran. 

2. Tujuan panitia festival dan lomba seni 
menentukan lagu perjuangan sebagai 
lagu wajib adalah untuk meningkatkan 
rasa cinta tanah air dari peserta lomba. 

3. Berikut sikap yang dilakukan siswa SD 
Nusantara yang menunjukkan persatuan 
dan kesatuan. 



w 1 

inmM SenrMMnperml Pnwtuan 




238 Buku Guru SD/Ml Kelas V 











a. Berlatih paduan suara bersama-sama. 

b. Berlatih menari tari tradisional. 

c. Berkenalan dengan peserta dari 
sekolah lain saat mengikuti lomba. 

4. Kelompok paduan suara SD Nusantara 
menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Lagu 
Suwe Ora Jamu berasal dari Jawa Tengah. 

5. Berikut pesan yang termuat dalam 
bacaan. 

a. Bekerja keras berlatih untuk mengikuti 
lomba. 

b. Bersaing dengan sehat saat kompetisi 
dan tidaksaling menjatuhkan 
antarpeserta. 


«nM. MMn Mh (Mriudng Jmgu i» t er w a w g Mi long tdiMin 
KdMonleMhbrr^mgiTaiwRinlsntca W*aa MnotrMWMMiArin Mmong 
MM*i IMln» t K ite iM aiM » IkM mah WHm pAMtiin KM MsoMan 
«Miuaniis kepedd poMia * Mie M Bam 
M.’ IMieb IKo. 


'Kila dapat mmganM Idbnoh dM tegietiin Im. Knlian itMiH tnrtmw 
ilmgan lein aon l.wtiegal «tiMi 0 Ubupotm SM»eno>, KaHan aapel 
««Hng wiwi^nnt M n««aaiMlian liatwn lnHnn ingm Iwrtalu dmgM «niM 



miiiHia nwngumuniam Oclima »ang inruiolBi Kntaipolnn MnMn^i 01 

linglol p ie— r u ailnMi tenba {aduan MOaa Ui ••r*anlanx >ai«ni lairo poiu 
H» Mm^a MOW. taMo boca guni «) W mo ntaatt. bM*o m»ifBBr<ar pocWr 
>OKinni«aB.i>iwlnn«iotart t iii>i »V tM»idiaol>rtn* i r v i|-i aa»tiii ig » l 
long nomo «raeWlintia ilHitiutban fiiTlln tempoli lai w t a b «km torlcpuk 
tigagar MO IrHnnaU iwiarinpn b 0 tawonlow Mr*raa «wgol lirrMMbur 
itDpoi m «»o»i hn dali due toiryri Maanldaa^augunipnidaiaawig 
mmgutepbcn «rtoitiat brpaito <arwb dabii mcrrM- 





I Guru bisa mengembangkan sendiri 
jawabannya 


Catatan: 

Setelah selesai menjawab pertanyaan, guru dapat melakukan kegiatan 

berikut. 

1. Siswa diminta untuk mengumpulkan hasil jawabannya kepada guru 
untuk dinilai. 

2. Guru mengajak siswa untuk melakukan diskusi secara klasikal guna 
membahas hasil jawaban siswa. Guru dapat bertindak sebagai 
moderator atau menunjuk salah satu siswa. 

I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa senang membaca. 

- Siswa mampu memahami isi bacaan. 

- Siswa mampu mengetahui arti kosakata dalam bacaan. 

- Siswa mampu mengidentitikasi sikap persatuan dan kesatuan dalam 
bacaan. 

- Siswa mampu mengidentitikasi asal lagu daerah yang terdapat dalam 
bacaan. 

- Siswa mampu mengidentitikasi pesan yang termuat dalam bacaan. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 239 












Penilaian 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan; 

• Sikap persatuan 
dan kesatuan. 

• Lagu daerah di 
Indonesia. 

Menjawab semua 
pertanyaan 
dengan benar. 

Menjawab 4 
pertanyaan 
dengan dari 5 
pertanyaan yang 
ada. 

Menjawab 3 
pertanyaan 
dengan dari 5 
pertanyaan yang 
ada. 

Menjawab 2 
pertanyaan 
dengan dari 5 
pertanyaan yang 
ada. 

Keterampilan 

membaca 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

• Suara lantang. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

• Berani. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Keterampilan 

penulisan 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan 
jawaban. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan 
jawaban. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan 
jawaban. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan 
jawaban. 

Sikap saat 
membaca 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

• Berani. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
ditentukan. 

Sikap saat 
mengerjakan 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Mandiri. 

• Tanggung 
jawab. 

• Tekun 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
ditentukan. 


240 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pemetaan Kompetensi Dasar 


3.1 iviengidentifikasi 
karakteristik geografis 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi, serta 
transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil 
identifikasi karakteristik 
geografis Indonesia 
sebagai negara 
kepulauan/maritim dan 
agraris serta pengaruhnya 
terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial, budaya, 
komunikasi, serta 
transportasi. 





_ IPA _ 

3.9 Mengelompokkan 
materi dalam kehidupan 
sehari-hari berdasarkan 
komponen penyusunnya 
(zat tunggal dan 
campuran) 

4.9 Melaporkan hasil 
pengamatan sifat-sifat 
campuran dan komponen 
penyusunnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 









Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mencermati dan 
menganalis kondisi geografis suatu daerah, serta pengaruhnya terhadap 
kegiatan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi dengan 
tepat. 

2. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat menjelaskan zat tunggal 
dan zat campuran dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks literasi berjudul PasarTradisionalMuara Kuin. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Siswa diminta untuk membaca teks bacaan berjudul Pasar Tradisional 
Muara Kuin. 


Alternatif Kegiatan Membaca 

1. Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
batasan waktu 5-10 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. 


2. Guru meminta salah satu siswa membacakan teks bacaan secara 
nyaring di depan kelas. Siswa diminta memperhatikan artikulasi, 
ekspresi, dan intonasi saat membaca. Siswa lain menyimak. 


3. Guru meminta lima siswa membacakan 
teks bacaan secara bergantian. Satu 
anak membacakan narasi. Satu anak 
membacakan dialog Danu. Satu anak 
membacakan dialog Paman Rizki. Satu 
anak membacakan dialog ibu Danu. Satu 
anak membacakan dialog ayah Danu. 


Kemudian, siswa diminta menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada 
buku siswa berdasarkan teks bacaan. 





242 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 











/ -\ 

Alternatif jawaban berikut dapat dikembangkan lagi oleh guru. 

1. Pasar Apung terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

2. Sumber daya alam yang dimanfaatkan masyarakat di tepi Sungai Barito 
adalah kayu ulin. Kayu ulin digunakan untuk membuat bangunan 
rumah-rumah. 

3. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Zat campuran 
adalah zat yang terdiri atas beberapa materi atau zat tunggal. 

4. Es teh disebut zat campuran karena terdiri atas berbagai komponen 
penyusun yaitu air, teh, gula, dan es batu. 

5. Ya, mata pencaharian penduduk Banjardipengaruhi kondisi alam daerah 
tersebut. Di daerah Banjar dikelilingi sungai. Oleh karena itu, kegiatan 
ekonomi dilakukan di atas air, yaitu berdagang di Pasar Apung. Selain 
itu, transportasi yang digunakan penduduk Banjar juga transportasi air. 
Mereka menggunakan perahu. 

V_ ! _' 


Catatan: 

• Setelah selesai menjawab pertanyaan, guru dapat melakukan kegiatan 
berikut. 

1. Siswa diminta mengumpulkan hasil jawabannya kepada guru untuk 
dinilai. 

2. Guru mengajak siswa melakukan diskusi klasikal untuk membahas 
hasil jawaban siswa. Guru dapat bertindak sebagai moderator atau 
menunjuk salah satu siswa. 

I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa senang membaca. 

- Siswa mampu memahami isi bacaan. 

- Siswa mampu menjelaskan kondisi geogratis suatu daerah, serta 
pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, 
dan transportasi. 

- Siswa mampu menjelaskan tentang zat tunggal dan zat campuran. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 243 




Penilaian 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi dan 

Pengetahuan 

• Pengaruh 
kondisi 
geograiis 
terhodapa mata 
pencaharian 
dan 

transportasi 

penduduk. 

• Zattunggal dan 
campuran. 

Mampu 

menjawab kelima 
pertanyaan 
dengan benar. 

Mampu 

menjawab 4 dari 

5 pertanyaan 
dengan benar. 

Mampu 

menjawab 3 dari 

5 pertanyaan 
dengan benar. 

Hanya mampu 
menjawab 1 
atau 2 dariS 
pertanyaan 
dengan benar. 

Keterampilan 

membaca 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

• Suara lantang. 

• Artikulasi jelas. 

• Intonasi tepat. 

• Ekspresi tepat. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditentukan. 

Keterampilan 

menulis 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Sikap saat 
membaca 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Berani. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
ketiga kriteria 
yang ditentukan. 

Sikap saat 
mengerjakan 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Mandiri. 

• Tanggung 
jawab. 

• Tekun. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
ketiga kriteria 
yang ditentukan. 


244 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pemetaan Kompetensi Dasar 


r 





Bahaso Indonesio 

3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


r - 

_ IPA _ 

3.9 Mengelompokkan 
materi dalam kehidupan 
sehari-hari berdasarkan 
komponen penyusunnya 
(zat tunggal dan 
campuran). 

4.9 Melaporkan hasil 
pengamatan sifat-sifat 
campuran dan komponen 
penyusunnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 


245 










Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mencermati dan 
menganalisis informasi yang terdapat pada iklan media cetak dengan 
tepat. 

2. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat mengidentifikasi 
komponen penyusun zat campuran dengan tepat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

• Teks literasi berjudul Kompetisi Pembuatan Slime. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Siswa diminta untuk membaca teks bacaan berjudul Kompetisi Pembuatan 
Slime. 


Alternatif Kegiatan Membaca 

• Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
batasan waktu 5-10 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. 

• Guru meminta salah satu siswa membacakan teks bacaan secara 
nyaring di depan kelas. Siswa diminta memperhatikan artikulasi, 
ekspresi, dan intonasi saat membaca. Siswa lain menyimak. 

• Guru meminta empat siswa membacakan teks bacaan secara 
bergantian. Satu anak membacakan narasi. Satu anak membacakan 
dialog Rani. Satu anak membacakan dialog Dhia. Satu anak 
membacakan dialog Desi. 


I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa mengetahui jenis iklan berdasarkan 
isinya 

- Siswa mengetahui contoh iklan berdasar- 
kan isinya. 

- Siswa mampu mengungkapkan pendapat- 
nya secara lisan dengan percaya diri. 

• Kemudian, siswa diminta menjawab per- 
tanyaan-pertanyaan yang terdapat pada 
buku siswa berdasarkan teks bacaan. 


KnmprtiiJ Pprnbuoton ^iimr 



246 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 











Alternati'f jawaban berikut dapat dikembangkan lagi' oleh guru. 

1. Berikut informasi yang terdapat pada iklan 1. 

o. Produkyang diiklankan adalah slimeyang bermerek Mala. 

b. S//me Mala bertekstur lembut dan kenyal. 

c. S//meMala aman digunakan atau tidak berbahaya. 

d. S//meMala beraneka warna. 

e. Pada iklan juga terdapat alamat rumah produksi 5//meMala. 
Berikut informasi yang terdapat pada iklan 2. 

a. Produkyang diiklankan adalah pensil bermerek Jojo. 

b. Pensil Jojo tepat digunakan untuk mengerjakan soal ujian. 

c. Bahan pembuatan pensil Jojo kuat sehingga tidak mudah patah. 

2. Tempat penyelenggaraan kompetisi slime di pusat perbelanjaan 
Binar. 

3. Slime disebut zat campuran karena komponen penyusunnya terdiri 
atas berbagai bahan, yaitu lem dan pengaktif slime. Pengaktif slime 
merupakan campuran boraks dan air. 

4. Manfaat yang diperoleh Rani membuat slime bersama teman-teman, 
yaitu dapat menyalurkan kreativitas, memupuk rasa kerukunan, 
persaudaraan,persatuan antarteman, serta melatih kerja sama dan 
menghormati perbedaan keinginan saat membuat slime. 

5. Sikap yang dapat diteladani dari Rani dan teman-teman saat 
mengikuti lomba yaitu bersaing secara sehat, mengeluarkan 
kemampuan dengan maksimal, dan jika salah satu teman menjadi 
pemenang harus lapang dada, serta tetap menjalin kerukunan dalam 
berteman. 


Catatan: 

Setelah selesai menjawab pertanyaan, guru dapat melakukan kegiatan 

berikut. 

1. Siswa diminta mengumpulkan hasil jawabannya kepada guru untuk 
dinilai. 

2. Guru mengajak siswa melakukan diskusi klasikal untuk membahas 
hasil jawaban siswa. Guru dapat bertindak sebagai moderator atau 
menunjuk salah satu siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa senang membaca. 

- Siswa mampu memahami isi bacaan. 

- Siswa mampu menjelaskan informasi yang terdapat pada iklan media 
cetak. 

- Siswa mampu memahami dan menjelaskan tentang zat campuran. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 247 




Penilaian 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi dan 

Pengetahuan 

• Iklan media 
cetak. 

• Zat campuran. 

Mampu 

menjawab kelima 
pertanyaan 
dengan benar. 

Mampu 

menjawab 4 dari 

5 pertanyaan 
dengan benar. 

Mampu 

menjawab 3 dari 

5 pertanyaan 
dengan benar. 

Hanya mampu 
menjawab 1 
atau 2 dariS 
pertanyaan 
dengan benar. 

Keterampilan 

membaca 

Memenuhi 
keempat krlterla 
berikut. 

• Suara lantang. 

• Artlkulasi jelas. 

• Intonasl tepat. 

• Ekspresl tepat. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditentukan. 

Keterampilan 

menulis 

Bahasa Indonesla 
yang baik dan 
benar dlgunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penullsan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Sikap saat 
membaca 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Berani. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
ketiga kriteria 
yang ditentukan. 

Sikap saat 
mengerjakan 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Mandiri. 

• Tanggung 
jawab. 

• Tekun. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
ketiga kriteria 
yang ditentukan. 


248 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pemetaan Kompetensi Dasar 


f PPKn 

1.4 Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.4 Menampilkan sikap jujur 
pada penerapan nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan di bidang sosial 
budaya. 

3.4 Menggali manfaat 
persatuan dan kesatuan 
untuk membangun 
kerukunan hidup. 

4.4 Menyajikan hasil 
penggalian tentang 
manfaat persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun kerukunan. 



3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 



Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 














Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa 
dapat mengidentifikasi mata pencaharian 
masyarakat yang terdapat pada bacaan. 

2. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa 
dapat menjelaskan pengertian iklan layanan 
masyarakat. 

3. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat 
mengidentifikasi isi iklan yang terdapat pada 
bacaan. 

4. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa 
dapat mengidentifikasi sikap persatuan dan 
kesatuan yang terdapat pada bacaan. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks literasi berjudul Lestarikan Sungai dengan 
Prokasih- 



Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Siswa diminta untuk membaca cerita berjudul Lestarikan Sungai dengan 
Prokasih 


Alternatif Kegiatan Membaca 

1. AltematiT 1 

Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
waktu selama 3-5 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. 

2. AltematiT 2: 

Guru menunjuksatu siswa untuk membacakan bacaan secara nyaring 
di depan kelas. Siswa diminta untuk memperhatikan artikulasi saat 
membaca. Siswa lain diminta untuk menyimak. 

3. AltematiT 3: 

Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut 
dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Siswa 
lain diminta untuk menyimak. 


Kemudian, guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan pada buku 
siswa berdasarkan cerita yang telah ia baca. 




250 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Alternatif Jawaban 

1. Mata pencaharian penduduk Desa Suka Makmur yaitu tukang 
bangunan, karyawan pabrik, perajin gerabah, guru, peternak lele, dan 
buruh serabutan. 

2. Iklan pada bacaan disebut sebagai iklan layanan masyarakat, karena 
bertujuan untuk memberikan penerangan tentang anjuran untuk 
tidak membuang sampah di sungai. 

3. Berikut kalimat iklan yang dibuat tokoh pada bacaan. 

• Terima kasih anda tidak membuang sampah di sungai ini 

• Kami mendukung program kali bersih. 

Kalimat tersebut berisi ucapan terima kasih karena tidak membuang 
sampah ke sungai dan dukungan terhadap program kali bersih. 

4. Kerja bakti turut mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan. 
Melalui kegiatan kerja bakti akan tercipta kerukunan antarwarga 
masyarakat. Kerukunan tersebut membuat hidup menjadi tenang 
dan damai. 

5. Berikut sikap yang dapat diteladani dari warga Suka Makmur 

a. Bekerja bakti membersihkan lingkungan. 

b. Cinta dan peduli lingkungan. 

c. Bekerja keras menjaga kebersihan lingkungan. 

d. Rukun antarwarga masyarakat. 

I Guru bisa mengembangkan sendiri jawabannya. 


Catatan: 

Setelah selesai menjawab pertanyaan, guru dapat melakukan kegiatan 

berikut. 

1. Siswa diminta untuk mengumpulkan hasil jawabannya kepada guru 
untuk dinilai. 

2. Guru mengajak siswa untuk melakukan diskusi secara klasikal guna 
membahas hasil jawaban siswa. Guru dapat bertindak sebagai 
moderator atau menunjuk salah satu siswa. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa senang membaca. 

- Siswa mampu memahami isi bacaan. 

- Siswa mampu mengidentifikasi mata pencaharian masyarakat yang 
terdapat pada bacaan. 

- Siswa mampu menjelaskan pengertian iklan layanan masyarakat. 

- Siswa mampu mengidentifikasi isi iklan yang terdapat pada bacaan. 

- Siswa mampu mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan yang 
terdapat pada bacaan. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 251 




Penilaian 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

• Jenis mata 
pencaharian 
masyarakat. 

• Iklan layanan 
masyarakat. 

• Isi iklan. 

• Sikap persatuan 
dan kesatuan. 

Menjawab semua 
pertanyaan 
dengan benar. 

Menjawab 4 
pertanyaan 
dengan dari 5 
pertanyaan yang 
ada. 

Menjawab 3 
pertanyaan 
dengan dari 5 
pertanyaan yang 
ada. 

Menjawab 2 
pertanyaan 
dengan dari 5 
pertanyaan yang 
ada. 

Keterampilan 

membaca 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

• Suara lantang. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

• Berani. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Keterampilan 

penulisan 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan 
jawaban. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan 
jawaban. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan 
jawaban. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan 
jawaban. 

Sikap saat 
membaca 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

• Berani. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 

kriteriayang 

ditentukan. 

Sikap saat 
mengerjakan 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Mandiri. 

• Tanggung 
jawab. 

• Tekun 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 

kriteriayang 

ditentukan. 


252 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pemetaan Kompetensi Dasar 



3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 


















Tujuan Pembelajaran 

1. Mengetahui kegiatan ekonomi pada masyarakat tertentu. 

2. iviengidentifikasi manfaat persatuan dan kesatuan. 

3. Mengetahui karya seni rupa daerah. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks literasi berjudul "Mengenal Teknologi Transportasi Laut". 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
• Pada Kegiatan Berbasis Literasi, siswa diminta untuk membaca teks 
bacaan berjudul "Mengenal Teknologi Transportasi Laut". 


Alternatif Kegiatan Membaca 

1. Siswa diminta membaca dalam hati (senyap). Guru memberikan 
batasan waktu 5-10 menit kepada siswa untuk membaca dan 
memahami isi bacaan. 

2. Guru meminta salah satu siswa membacakan teks bacaan secara 
nyaring di depan kelas. Siswa diminta memperhatikan artikulasi, 
ekspresi, dan intonasi saat membaca. Siswa lain menyimak. 

3. Guru meminta empat siswa membacakan teks bacaan secara 
bergantian. Satu anak membacakan narasi. Satu anak membacakan 
dialog Delisa. Satu anak membacakan dialog Kakek. Satu anak 
membacakan dialog Ibu pembuat karya seni rupa. 


Kemudian, siswa diminta menjawab perta- 
nyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku 
siswa berdasarkan teks bacaan. 





254 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















/" \ 

Alternati'f jawaban berikut dapat dikembangkan lagi' oleh guru. 

1. Kenampakan Alam yang terdapat di Desa Susoh yaitu berupa daerah 
perairan pantai 

2. Seni kerajinan yang ingin dipelajari oleh Delisa yaitu seni rupa berupa 
karya ukiran. 

3. Mata pencaharian masyarakat Desa Susoh sesuai dengan keadaan 
geografisnyayaitusebagainelayan.lviasyarakatsangatmenggatungkan 
diri dengan hasil alam atau hasil dari melaut. 

4. Perkembangan teknologi transportasi laut dari zaman nenek moyang 
hingga saat ini di antaranya zaman nenek moyang menggunakan 
rakit. Rakit dapat digunakan dengan tenaga manusia. Bentunya pun 
kecil. Sementara perkembangan transformasi laut saat ini sudah 
menggunakan kapal yang dijalankan dengan mesin. Bentuk kapal 
pun besar. 

5. Budaya gotong royong masyarakat Desa Susoh dapat memperkuat 
persatuan dan kesatuan karena dilakukan oleh banyak orang secara 
bersama-sama. 

' - ) 

Catatan: 

Setelah selesai menjawab pertanyaan, guru dapat melakukan kegiatan 

berikut. 

1. Siswa diminta mengumpulkan hasil jawabannya kepada guru untuk 
dinilai. 

2. Guru mengajak siswa melakukan diskusi klasikal untuk membahas 
hasil jawaban siswa. Guru dapat bertindak sebagai moderator atau 
menunjuk salah satu siswa. 

I Hasll yang Dlharapkan 

- Siswa senang membaca. 

- Siswa mampu memahami isi bacaan. 

- Siswa mampu menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan. 

- Siswa mampu memahami dan menjelaskan kegiatan ekonomi 
masyarakan sesuai kondisi geografis. 

- Siswa mengenal dan dapat menyebutkan berbagai karya seni rupa 
daerah. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 255 




Penilaian 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi dan 

Pengetahuan 

• Manfaat 
persatuan dan 
kesatuan. 

• Karya seni rupa 
daerah. 

• Kegiatan 
ekonomi 
sesuai kondisi 
geografis. 

Mampu 

menjawab kelima 
pertanyaan 
dengan benar. 

Mampu 

menjawab 4 dari 

5 pertanyaan 
dengan benar. 

Mampu 

menjawab 3 dari 

5 pertanyaan 
dengan benar. 

Hanya mampu 
menjawab 1 
atau 2 dariS 
pertanyaan 
dengan benar. 

Keterampilan 

membaca 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

• Suara lantang. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

• Berani. 

Memenuhi 3 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 4 
kriteria yang 
ditentukan. 

Hanya memenuhi 

1 kriteria dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Keterampilan 

penulisan 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dan 
menarik dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan 
efisien dalam 
keseluruhan 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian besar 
penulisan. 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dengan sangat 
efisien dalam 
sebagian kecil 
penulisan. 

Sikap saat 
membaca 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Percaya diri. 

• Santun. 

• Berani. 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
ditentukan. 

Sikap saat 
mengerjakan 

Memenuhi ketiga 
kriteria berikut. 

• Mandiri. 

• Tanggung 
jawab. 

• Tekun 

Memenuhi 2 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 
kriteria dari 3 
kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
kriteria yang 
ditentukan. 


256 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 


3.4 Menganalisis informasi 
yang disampaikan paparan 
iklan dari media cetak atau 
elektronik. 

4.4 Memeragakan kembali 
informasi yang 
disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau 
elektronik dengan bantuan 
lisan, tulis, dan visual. 


SBdP 

3.4 Memahami karya seni rupa 
daerah 

4.4 Membuat karya seni rupa 
daerah. 



Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 









Tujuan Pembelajaran 

Dengan kegiatan berekspresi, siswa dapat: 

1. Membuat karya seni rupa daerah secara sederhana 

2. Membuat iklan mengenai karya seni rupa daerah. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Bahan dan alat untuk membuat karya seni rupa daerah, sesuai yang dibuat. 
Kertas, pensil, spidol atau pewarna untuk pembuatan iklan. 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

• Pada kegiatan berbasis proyek Ayo Berekspresi, siswa diminta untuk 
mempersiapkan pementasan gerak tari kreasi dengan iringan. 

• Guru mengajak siswa mengingat kembali materi gerak tari kreasi yang 
telah dipelajari pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. 

• Kemudian, siswa diminta membentuk kelompok terdiri atas lima anak. 


Alternatit pembentukan kelompok: 

1. • Guru menunjuk beberapa siswa (disesuaikan dengan jumlah siswa di 
kelas) untuk menjadi ketua kelompok. Kemudian, tiap ketua kelompok 
memilih empat siswa lain menjadi anggota kelompoknya. 

2. Pembentukan kelompok dapat dilakukan dengan sistem pengundian. 


• Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi 
tentang karya seni rupa daerah yang akan 
dibuat. Hal-hal yang didiskusikan sebagai 
berikut. 

a. Jenis atau nama karya yang akan dibuat. 

b. Menentukan alat dan bahan. 

• Setiap kelompok membuat rancangan karya 
yang akan dibuat. 

• Selanjutnya, setiap kelompok bekerjasama 
membuat karya seni rupa daerah 
berdasarkan rancangan. 

• Setelah itu, siswa secara berkelompok 
membuat iklan berisi penawaran karya sesuai 
yang dibuat oleh kelompoknya. 



258 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Catatan: 

• Guru mengingatkan siswa bahwa karya seni rupa daerah yang dibuat 
akan di pajang padaakhirsemesterdua.Oleh karena itu,guru memotivasi 
siswa untuk membuat karya sebagus-bagusnya 

• Guru mengecek perkembangan pembuatan karya seni rupa daerah yang 
dilakukan oleh setiap kelompok. 

I Hasil yang Diharapkan 

- Siswa berani mengeluarkan pendapat saat berdiskusi. 

- Siswa mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya. 

- Siswa mampu membuat karya seni rupa daerah secara sederhana. 

- Siswa mampu membuat iklan secara sederhana. 

- Siswa memiliki rasa tanggung jawab. 

- Siswa mampu mempresentasikan hasil karyanya. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 259 



-N 

Catatan: 

Pada proyek ini guru dapat melakukan penilaian pada saat proses 
persiapan ataupun pementasan/pameran. 

Berikut contoh penilaian pada saat pembuatan karya seni rupa daerah 
dan iklan, serta penilaian proses pembuatan karya seni rupa daerah. 


Penilaian 


Aspek 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi dan 

Pengetahuan 
• KarYo seni rupa 
daerah dan 
iklan. 

100% karya seni 
rupa daerah dan 
iklan. 

75% karya seni 
rupa daerah dan 
iklan. 50% karya 
seni rupa daerah 
dan iklan. 

50% karya seni 
rupa daerah dan 
iklan. 

25% karya seni 
rupa daerah dan 
iklan. 

Keterampilan 

Memenuhi ketiga 

kriteria berikut. 

■ Mampu membuat 
salah satu karya 
seni rupa daerah. 

■ Mampu 
mengiklankan 
karya seni mpa 
daerah yang telah 
dibuat dengan cara 
membuat iklan 
sederhana. 

■ Mampu 

mempresentasikan 
karya seni mpa 
daerah dan iklan 
yang telah dibuat. 

Memenuhi 2 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 1 dari 

3 kriteria yang 
ditentukan. 

Tidak memenuhi 
keempat kriteria 
yang ditentukan. 

Sikap 

Memenuhi 
keempat kriteria 
berikut. 

■ Kerja sama. 

■ Ulet dan teliti. 

■ Tanggung jawab. 

■ Kerja keras. 

Memenuhi 3 dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Memenuhi 2 dari 

4 kriteria yang 
ditentukan. 

Hanya memenuhi 

1 dari 4 kriteria 
yang ditentukan. 


260 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Daftar Pustaka 

Azmiyawati, Choiril. Wigati Hadi Omegawati, dan Rohana Kusumawati. 2008. BSE 1PA 5 
Salingtemas. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Camilla de la Bedoyere, et all. 2013. Book of Life Tubuh Manusia. Bandung; Pakar Raya. 

Chelvi Ramakrishnan, Fong Ho Kheong, Gan Kee Soon. 2007. My Pals are Here, Maths 2nd Edi- 
tion 4A. Singapore. Marshall Cavendish International. 

Claybourne, A. 2007. Buku Lengkap tentang Tubuh Kita Volume I. Bandung: Pakar Raya. 
EndangSusilaningsih dan Linda S. Limbong. 2008. BSE llmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI 
Kelas 5. Penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Harmoko.1995. Indonesia Indah: Tari Tradisional Indonesia. Jakarta: Yayasan Harapan Kita- 
BPS-TMll. 

Hewitt, S. at all. 2006. Menjelajah dan Mempelajari Aku dan Tubuhku. Bandung: Pakar Raya. 
http://www.materikelas.com/2016/01/teks-cerita-fiksi-pengertian-struktur.html 
http://www.mikirbae.com/2015/01/seni-rupa-tiga-dimensi.html 
http://sarungpreneur.com/karya-seni-rupa-2-dimensi-dan-3-dimensi/ 
http://dongengceritarakyat.com/dongeng-legenda-hewan-ikan-mas-pengabul-permintaan/ 
http://ceritawayangbahasajawa.blogspot.eom/2015/08/cerita-rakyat-bahasa-jawa-cindel- 
aras.html 

http://s3.amazonaws.com/dev-pablo.marketkarma.com/ceri-cindelaras-ipad-screenshot-3. 

jpg 

Mahmud, A.T. 1989. Pustaka Nada Kumpulan Lagu Anak-Anak. Jakarta: Gramedia. 
Mulyaningsih, farida. Yudanto, Erwin setyo kriswanto, dan Herkamaya Jatmiko. 2010. Pendidi- 
kan Jasmani Olahraga dan Kesehatan untuk kelas V SD/MI. Jakarta : Pusat Perbukuan, De- 
partemen Pendidikan Nasional. 

Najib Sulhan, Nafich, Yamini, dan Asmunah. 2008. BSE Mari Belajar Pendidikan Kewarganega- 
raan Kelas V. Penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Poppy K, Devi, dan Sri Anggraeni. 2008. BSE llmu Pengetahuan Alam SD dan Ml Kelas V. Pener- 
bit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Rusliana, lyus. 1990. Pendidikan Seni Tari: Buku Curu Sekolah Dasar. Jakarta: Departemen Pen- 
didikan dan Kebudayaan. 

Subekti, Ari, dan Budiawan.2009. BSE Seni TariSMP. Jakarta: Jakarta: Pusat Perbukuan, Depar- 
temen Pendidikan Nasional. 

Subekti, Ari, dan Supriyantiningtyas.2009. BSE Seni Budaya dan Keterampilan SD kelas 5. Ja- 
karta:. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sri Sudarmi, Waluyo. 2008. Galeri Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departe- 
men Pendidikan Nasional. 

Syukur, Abdul, dkk. 2005. Ensiklopedi Umum untuk Pelajar. Jakarta: PT lchtiar Baru - Van Hoeve. 
UmriNu/aini. 2008. BSE Bahasa Indonesia untuk SD Kelas V. Penerbit Pusat Perbukuan Depar- 
temen Pendidikan Nasional. 

Wahyono, B dan Nurachmandani S. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 4: untuk SD/MI kelas IV. Ja- 
karta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

_.2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia 
Pusaka Utama. 

_. 1998. Ensiklopedi Populer Anak. Jakarta: PT lchtiar Baru - Van Hoeve. 

Kurnia, Novi dan Ariyanti, 2009, SBK 5 SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN, Klaten: Cempaka 
Putih. 

Rantinah, 2013, Mengenal Seni Rupa Terapan Nusantara, Klaten: Intan Pariwara. 


Subtema 4: Kegiatan Berbasis Proyek dan Literasi 261 



I Profil Penulis 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


: Ari Subekti,S.Pd 
: ( 0272 ) 322441/085875512511 
: arry_q@yahoo.com 
: ArieRinta Raharja 

: PT Intan Pariwara, JL Ki Hajar Dewantara, Klaten Utara, JawaTengah. 
: Guru Privat dan Penulis (Menulis berbagai buku dari PAUD sampai 
Pendidikan Tingkat Atas, serta buku-buku umum). 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. Penulis dan Editor di PT Intan Pariwara 

2. Product Leader di PT Intan Pariwara 

3. Product Manager di PT Intan Pariwara 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S1: Pakultas Bahasa dan Seni/Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik/Program 
Studi Pendidikan Seni Tari/Universitas Negeri Yogyakarta (1997 - 2003). 

■ Judul Buku danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. Ragam Tari Nusantara (Buku Umum) 

2. Minuman Sehat Berkhasiat (Buku Umum) 

3. Seni Budaya dan Keterampilan SD kelas 1-6 

4. Pendidikan SeniTari SMP Kelas 7-9 

5. Pendidikan Seni Tari SMA Kelas 10-12 

6. KreasiTari Anak(PAUD) 

7. Mengenal Lingkungan (PAUD) dan masih banyak lagi. Setiap tahun pasti menghasilkan 
karya tulisan. 

8. Buku Siswa dan Buku Guru Kelas 4, sesuai Kurikulum 2013, PUSKURBUK. 

■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

Tidakada. 


262 ) Buku Siswa SD/MI Kelas \/ 






I Profil Penelaah 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dr. Ana Ratna Wulan, M.Pd. 

022 2013163 

ana_ratna_upi@yahoo.com 

Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 
Asesmen Pembelajaran IPA/ Biologi 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir; 

1. 1999 - sekarang, Dosen Jurusan Pendidikan Biologi PPMIPA UPI 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 1993-1998, S1 Pendidikan Biologi IKIP Bandung 

2. 2001-2003, S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia 

3. 2004-2007, S3 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia 


■ Judul Buku danTahunTerbit (lOTahunTerakhir); 

1. 2015-2016, Buku teks IPA kelas VII, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta 

2. 2015-2016, Buku teks IPA kelas VIII, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta 

3. 2015-2016, Buku teks IPA kelas IX, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta 

4. 2015-2016, Buku teks IPA kelas VII, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta 

5. 2013-sekarang, Buku teks Tematik Sekolah Dasar, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 
Jakarta 

6. 2013-sekarang, Buku teks IPA SMP kelas VII, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta 

■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir); 

1. 2015, Studi Validasi Standar Kompetensi Pendidikdalam Penilaian. PenelitianTahun 
Keempat. Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemdikbud. 

2. 2014, Studi Pengembangan Standar Kompetensi Pendidik dalam Penilaian. Penelitian 
Tahun Ketiga. Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemdikbud. 

3. 2013, Studi Penilaian Hasil Belajar (Classroom assessment) Tenaga Pendidik SD, SMP, 
SMA. Penelitian Tahun Kedua. Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemdikbud. 

4. 2013, Model-Model Pembelajaran Biologi Berbasis Praktikum Virtual dan Asesmennya 
untuk Membangun Karakter Bangsa Pebelajar. Hibah Pascasarjana Tahun Kedua. 
Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

5. 2013, Rancang Bangun Standar Pelaksanaan Ujian Praktek Matapelajaran Pisika untuk 
Siswa SMA di Indonesia. Penelitian Hibah Bersaing Tahun Ketiga, Direktorat Pendidikan 
Tinggi (Dikti). 

6. 2012, Rancang Bangun Standar Pelaksanaan Ujian Praktek Matapelajaran Pisika untuk 
Siswa SMA di Indonesia. Penelitian Hibah Bersaing tahun kedua, Direktorat Pendidikan 
Tinggi'(Dikti). 

7. 2012, Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (PPMP): Analisis Peta Kompetensi 
Hasil Ujian Nasional dan Model Pengembangan Mutu Pendidikan SMA di Jawa Barat. 
Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

8. 2012, Model-model Pembelajaran Biologi Berbasis Praktikum Virtual dan Asesmennya 
untuk Membangun Karakter Bangsa Pebelajar. Hibah Pascasarjana Tahun Pertama. 
Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

9. 2012, Studi Penilaian Hasil Belajar (Classroom assessment) Tenaga Pendidik SD, SMP, 
SMA; PenelitianTahun Pertama, Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemdikbud 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita 263 







10. 2011, Analisis Peta Kompetensi Hasil Ujian Nasional dan Model Pengembangan Mutu 
Pendidikan SMA di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya, Penelitian 
Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (PPMP). Direktorat PendidikanTinggi 
(Dikti). 

11. 2011, Studi Pengembangan Pedoman Penilaian Kesulitan Belajar Siswa SD dan SMP, 
Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemendiknas . 

12. 2010, Model Penilaian Kesulitan Belajar Siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama, Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemendiknas 

13. 2010, Pengembangan Model Penilaian UJian Praktek Matapelajaran Pisika di SMA, Hibah 
bersaingTahun Kedua. Direktorat PendidikanTinggi (Dikti). 

14. 2010, Pengembangan Model Penjaminan Mutu UJian Akhir Sekolah Berstandar Nasional 
(UASBN), Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemendiknas 

15. 2010, Meningkatkan Relevansi Pembelajaran Sains melalui Pembelajaran berbasis 
Literasi Sains danTeknologi (Studi Pengembangan Model PembelaJaran,Teaching 
Materials, dan alat ukur penilaian), Hibah Pascasarjana Tahun kedua. Direktorat 
Pendidikan Tinggi (Dikti). 

16. 2010, Ekspedisi Alam dan Budaya Plora Sunda (akar, umbi, batang, daun, bunga, buah), 
Hibah bersaing Tahun Kedua. Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

17. 2009, Studi Pengembangan Model Lembaga Pengujian Independen, Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan, Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang, Depdiknas' 

18. 2009, Studi Pengembangan Instrumen dan Kriteria Kategori Sekolah 

19. (Sekolah Standar Nasional, Mandiri, dan Sekolah Berstandar Internasional), Pusat 
Penilaian Pendidikan Balitbang, Depdiknas. 

20. 2009, Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dan Asesmennya untuk 
Meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Siswa terhadap Pelestarian Lingkungan, Hibah 
Strategi Nasional. Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

21. 2009, Pengembangan Model Penilaian UJian Praktek Matapelajaran Pisika di SMA, Hibah 
bersaingTahun Pertama. Direktorat PendidikanTinggi (Dikti). 

22. 2009, Meningkatkan Relevansi Pembelajaran Sains melalui Pembelajaran berbasis 
Literasi Sains danTeknologi (Studi Pengembangan Model PembelaJaran,Teaching 
Materials, dan alat ukur penilaian), Hibah Pascasarjana Tahun Pertama. Direktorat 
Pendidikan Tinggi (Dikti). 

23. 2009, Ekspedisi Alam dan Budaya Elora Sunda (akar, umbi, batang, daun, bunga, buah), 
Hibah bersaing tahun pertama. Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

24. 2006, Analisis Dampak Program-program Peningkatan Protesionalisme Guru Sains 
terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sains di Sekolah, Hibah Kebijakan 
Balitbang, Departemen Pendidikan Nasional. 






Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 

Bidang Keahlian 


: DaruWahyuni 

: 0274-586168 psw 387 / HP: 081578705969 
: daruwahyuni@yahoo.co.id 
: darutpe 

: Jurusan Pendidikan Ekonomi, FE UNY, Kampus Karangmalang, 
Yogyakarta 
: Pendidikan Ekonomi 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1995 - sekarang, Dosen pada Prodi Pendidikan Ekonomi Pakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Yogyakarta. 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 1997-2001, S2: llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Magister Sain, Program Pasca Sarjana 
Universitas Gadjahmada Yogyakarta. 

2. 1987=1992, llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Eakultas Ekonomi, Universitas Gadjahmada 
Yogyakarta. 

■ Judul Buku danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 


■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. Kajian Pengembangan Sistem Manajemen Perawatan dan Penataan Sarana Prasarana 
Sekolah Menengah Kejuruan. 

2. Pendapat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi terhadap Kinerja Jurusan Pendidikan 
Ekonomi EISE UNY. 

3. Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi 
Belajar Ekonomika Mikro. 

4. Analisis Konsumsi Ikan, Daging Sapi, dan Daging Ayam Sebagai Makanan Sumber 
Protein Hewani pada RumahTangga di Indonesia. 

5. Studi Eksplorasi Program Dana Penguatan Modal pada Pelaku Usaha di Kabupaten 
Sleman. 

6. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan 
Konvensional (Studi pada Perbankan di Provinsi DIY Periode 2009 - 2013). 

7. AnalisisTingkat Pengembalian lnvestasi Pendidikan di DIY. 

8. Daya Saing,Tingkat Keterserapan, dan Relevansi Lulusan Pendidikan Ekonomi FE UNY 
dalam Dunia Kerja. 

9. Persepsi Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta Terhadap Badan Usaha Koperasi. 

10. Studi Mengenai Pelaksanaan Program PPG SM-3TPada Prodi Pendidikan Ekonomi. 

11. Studi Implementasi Student Company di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Kabupaten 
Sleman. 

12. Pengaruh PendidikanTerhadap Pengurangan Kemiskinan Di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita 265 





Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dr. Rahmat, M.Si. 

081220045876 
rawides@ya hoo.com 
Rahmat Andeskar 

Departemen PKn UPI Jln. Setiabudhi No. 229 Bandung 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1986 sampai sekarang, tenaga pengajar tetap di Departemen PKn PPIPS UPI Bandung 
dengan Jabatan tungsional Lektor Kepala dan Golongan IVc. 

2. Memberi kuliah di PGSD pada mata kuliah Konsep Dasar PKn dan Pembelajaran PKn SD. 

3. Tutor pada mata kuliah Materi dan Pembelajaran PKn SD (UPBJJ Bandung Universitas 
Terbuka). 

4. Pernah mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di Polban Bandung dan IGGI 
(sekarang UNIKOM). 

5. 2004, menjabat anggota senat PPIPS perwakilan jurusan PKn. 

6. 2007-2010 menjadi Ketua jurusan PKn PPIPS UPI. 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2009-2015, S3 Program studi PKn SPs UPI Bandung. 

2. 1999-2004, S2 Prodi studi llmu-ilmu sosial BKU ilmu Administrasi Negara UNPAD 
Bandung. 

3. 1980 -2005, S1 Jurusan PMPKN PPIPS IKIP Bandung. 


■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. 2006, meneliti tentang Studi terhadap Efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Bidang Pendidikan (anggota), yang didanai Ditjen Manajemen Dikdasmen. 

2. 2009, melakukan penlitian tentang dampak sertihkasi guru melalui jalur penilaian 
portotolio terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan guru PKn di Kota 
Bandung (anggota). 

3. 2009, meneliti tentang Model Pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa. 

4. 2010, terlibat dalam penelitian tentang Dampak Otonomi Daerah terhadap 
Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat (anggota). 

5. 2011, meneliti tentang Kinerja guru PKn dalam membangun karakter siswa SMP (ketua). 

6. 2012, meneliti tentang Model Pembelajaran PKn berbasis Living Values Education untuk 
Pengembangan Karakter Mahasiswa. 

7. 2012, meneliti Model Pembelajaran Berbasis Budaya untuk Pengembangan Karakter 
Mahasiswa. 

8. 2013, meneliti tentang Pengembangan Living Values Education dalam Pembelajaran 
untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik". 

9. 2014, meneliti tentang Bahan ajar PKn berbasis nilai-nilai kehidupan untuk 
mengembangkan karakter mahasiswa. 

10. 2015, meneliti tentang implementasi gerakan sosial-kultural kewarganegaraan bagi 
pengembangan karakter siswa. 

11. 2015, meneliti tentang pengembangan multimedia interaktif dalam pembelajaran PKn 
berbasis nilai untuk pembentukan karakter mahasiswa. 






Nama Lengkap 
Telp Kantor/HP 
E-mail 


Suharji, S.Kar. M.Hum 

0271 647658./087836384461 

suharJi_harJi@yahoo.com 


Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Ki Hajar Dewantara No. 19, Kentingan, Jebres, Surakarta. 57126 
SeniTari 


■ Riwayat pekerJaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1986 sampai sekarang, tenaga pengajar tetap di D 

2. Pegawai tetap di Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) tahun 1982-sekarang. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2001, Universitas Gadjah Mada (UGM) Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa 

2. 1986, Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI),Tari 

■ Judul Buku danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. Buku Tematik SD/MI Kelas I - VI (2016) 

■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. 2008, Tari Warok Suro Indeng Sebagai Ekspres, Bagi Masyarakat Desa Jrakah, Dana Hibah 
A2 

2. 2011, Pengembangan Kreatihtas Kesenian Rakyat sebagai Pelestarian Budaya dan Upaya 
Pembentukan Karakter Generasi Muda, Dana Hibah Bersaing DP2M DIKTI 

3. 2012,TariTayub Sebagai Sarana Upacara Ritual Di Desa Wonosoco Kecamatan Undaan 
Kudus, Dana DIPA ISI Surakarta 

4. 2013, Angguk Rodhat Suko Budoyo Desa Seboto, Kecamatan Ampel sebagai Aset Wisata 
Kabupaten Boyolali (anggota), Dana DIPA ISI Surakarta 

5. 2013, Konservasi Seni Budaya Tradisi Jawa Tengah (anggota), Unggulan Perguruan Tinggi 
DP2M DIKTI 

6. 2013, Pengembangan Kreativitas Kesenian Rakyat Sebagai Pelestarian Budaya dan 
Upaya Peningkatan Industri Kreatif Di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, 
Kabupaten MagelangTahap I., Dana Hibah Bersaing DP2M DIKTI 

7. 2014, Pengembangan Kreativitas Kesenian Rakyat Sebagai Pelestarian Budaya dan 
Upaya Peningkatan Industri Kreatif Di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, 
Kabupaten Magelang Tahap II., Dana Hibah Bersaing DP2M DIKTI 

8. 2015, Pengkayaan Tari Gandrungan Gagah Gaya Surakarta, Dana DIPA ISI Surakarta 

9. 2015, Seni Pertunjukan Tradisional Jawa Tengah (anggota), Eondamental DP2M DIKTI 

10. 2015, KreativitasTari Soreng Sebagai Pelestarian Budaya Dan Aset Wisata Di Desa 
Bandungrejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang (anggota), Kemendiknas Prop 
JawaTengah 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita 267 





Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 


Dr. Bambang Prihadi, M.Pd. 

0274-586160 psw. 383/ 082220514318 
prihadi58@gmail.com, bbg_prihadi@yahoo.com 

Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Pakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2010-2016: Dosen Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar; 

1. 1979-2007, S2: Program Pascasarjana UNY/Program Studi Penelitian dan Evaluasi 
Pendidikan 

2. S1: Pakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Yogyakarta/Jurusan Pendidikan Seni Rupa. 

■ Judul Buku danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. Buku Pegangan Guru Seni Budaya Untuk SMP/MTs Kelas VII 

2. Buku Pegangan Siswa Seni Budaya Untuk SMP/MTs Kelas VII 

3. Buku Pegangan Guru untuk SD/MI Kelas I - Kelas VI Aspek Seni Budaya/Seni Rupa 

4. Buku Pegangan Siswa untuk SD/MI Kelas I - Kelas VI Aspek Seni Budaya/Seni Rupa 

5. Buku Nonteks Seni Budaya (Seni Rupa dan Prakarya) untuk SD dan SMP. 

■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. Pengembangan Teknik pewarnaan Alami pada Kerajinan Serat Alami di CV"Bhumi Cipta 
Mandiri"Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta (RISTEK), (Anggota) 

2. Pengembangan Instrumen Nontes Penilaian Karya Kreasi Seni RupaTerintegrasi 
dengan Karakter Peserta DidikSekolah Menengah Kejuruan untuk Kesiapan Kerja (IDB) 
(Anggota) 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dr. Elindra Yetti,M.Pd 
021 -4721340 / 0812830360 
elindra_yetti68@yahoo.co.id / elindrayetti@unj.ac.id 
Yetti Chaniago 

Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 

Seni Budaya dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2012-2014, Ketua Jurusan Pendidikan Seni Tari 

2. 2014 - sekarang, Sektretaris Prodi PAUD Program Pascasarjana UNJ 

3. 2010 - sekarang) Auditor di Lembaga Penjaminan Mutu UNJ 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar; 

1. 2007 - 2011, S3; Program Pascasarjana /Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini/ 
Universitas Negeri Jakarta 

2. 1999 - 2003, S2; Program Pascasarjana /Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini/ 
Universitas Negeri Jakarta 









3. 1991-1993, S1: Pakultas Pendidikan Bahasa dan Seni/Jurusan Pendidikan Sendratasik/ 

Program Studi Pendidikan SeniTari/IKIP Yogyakarta 

■ Judul Buku danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. Buku Teks SD Kelas I - Kelas VI (2013 - sekarang) 

2. Buku Teks Seni Budaya SMP (Mengembangkan Kreativitas Tari Anak dan Remaja (Dikti: 
2012 ) 

3. BukuTeori Musik (2014) 

■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. 2009, Peningkatan Ketajaman Pendengaran Siswa Tuna Rungu Melalui Pembelajaran Tari 

2. 2012,Tracer Study Alumni (Program Studi Pendidikan Seni Tari) 

3. 2013, Kepuasan Pelanggan Program Studi Pendidikan Seni tari 

4. 2014, Pengembangan Konsep Tari Pendidikan 

5. 2015-2016, Pembelajaran Tari Pendidikan Sebagai Upaya Peningkatan Kecerdasan 
Kinestetik Anak Usia Dini (Pengembangan Model di TK B Jakarta Timur) 


Nama Lengkap 
Telp Kantor/HP 
E-mail 

Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


: Dr. Liliana Muliastuti 
: 08159492993 
: lmuliastuti@yahoo.com 
: kampus A Universitas Negeri Jakarta 
: Bahasa Indonesia 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1992-2016: Dosen Bahasa Indonesia di UNJ 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2011-2015, S3 Prodi Pendidikan Bahasa UNJ 

2. 1994-1997, S2 Prodi Pendidikan Bahasa UNJ 

3. 1986-1991, S1: Pakultas Bahasa dan Seni/Jurusan Bahasa Indonesia/program studi 
Pendidikan Bahasa Indonesia UNJ 

■ Judul Buku danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. Buku Bahasa Indonesia bagi penutur asing diterbitkan UNJ. 

2. Buku Bahasa Indonesia SD diterbitkan penerbit swasta. 

3. Buku Bahasa Indonesia SMA diterbitkan Kemendikbud. 

■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. Telaah BukuTeks BIPA (2005) 

2. Pengembangan Materi AJar BIPA (2008) 

3. Pengembangan CD Pembelajaran BIPA (2010) 

4. Pengembangan Materi AJar BIPA Berbasis Pendekatan lntegratif dan Multikultural (2012) 

5. Telaah Kurikulum dan Buku Teks (Modul UT); Semantik (Modul UT); dan Linguistik Umum 
(Modul UT), 2007. 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita 269 





Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dra. Widia Pekerti, M.Pd. 
0274.548202 / 08122691251 

Kampus Universitas Negeri Jakarta 
Pendidikan Seni Musik 


■ Riwayat Pekerjaan/Protesi dalam lOTahunTerakhir: 

Dosen luar biasa di Universitas Negeri Jakarta Jurusan Seni Musik (2009-sekarang). 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Teknologi Pendidikan UNJ Jakarta, 1997. 

2. S1: Pendidikan Seni Musik IKIP Jakarta, 1971. 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (lOTahunTerakhir): 

1. Buku Seni Budaya SMP-SMA November 2014 

2. Buku Seni Budaya SMP-SMA Desember 2015 

3. Buku Tematik (Seni Budaya) Desember 2015 

4. BukuTematik (Seni Budaya) Januari 2016 

■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. Studi Lagu-lagu bernataskan kedaerahan dan perjuangan untuk pendidikan keluarga, Direktorat 
PAUD dan Keluarga, Dikdasmen, 2016 

2. Studi banding pendidikan di Indonesia; Suny at Albany University, NY, 1995 dan 1996, Otago 
University 2004 dan Nanyang University, 2006. 

3. Penelitian mandiri, antara lain: Musik Balita di TK Ora Et Labora 2004 - 2006; Kursus Musik untuk 
Balita di Eduart 2002-2004 dan di Yamuger 2010 - sekarang; serta penelitian pada bayi, 2009 
hingga kini. 

4. Penelitian-penelitian seni dan budayatahun di Indonesia Yang kondusit Dalam Pembudayaan 
P4 (1982-1990). 

5. Penelitian: Pengaruh Hasil PembelajaranTerpadu matematikdan MusikTerhadap Hasil Belajar 
Matematik murid Kelas 1 SD.Thesis, IKIP, Jakarta. 1997. 

6. Penelitian Pengaruh Pembelajaran Eolk Song Terhadap Minat Seni Musik di SMP Regina Pacis 
Jakarta, Skripsi: IKIP Jakarta, 1971. 






I Profil Editor 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 


Wuri Prihantini, S.S 
08128619371 
suika_81 @yahoo.com 


Akun Eacebook : suika_81@yahoo.com 
Alamat Kantor : Jl. GUNUNG SAHARI RAYA N0.4 
Bidang Keahlian : BahasaJepang 

■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2008 - sekarang, Staf Bidang Perbukuan di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 

Kemdikbud. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 2004 - 2005S1, Pakultas Bahasa dan Sastra/jurusan bahasa Jepang/Program extensi/ 
STBA LIA-JAKARTA 

2. 1999-2002 D3, Pakultas Bahasa dan Sastra/jurusan bahasa Jepang /UNIYERSITAS DARMA 
PERSADA-JAKARTA 

■ Judul Buku danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

1. BUKU PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA KLS 7 (BS-BG) 

■ Judul Penelitian danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

Tidak ada 


Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita 271 





I Profil Ilustrator 


Oiun^uh dani PdndicliKan.icl 


Nama Lengkap ; Muhammad Isnaeni, S.Pd. 

Telp. Kantor/HP: 081320956022 
E-mail ; misnaeni73(a)yahoo.co.id 

Akun Pacebook : Muhammad isnaeni 
Alamat Kantor ; Komplek permata sari/pasopati 

Jl. Permatasari 1 No. 14 RT. 03 RW. 11 
Arcamanik-Bandung 

■ Riwayat pekerjaan/Pprotesi 

1. 1997 - Sekarang, Owner Nalarstudio Media Edukasi Indonesia 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar 

1. Sarjana pendidikan Seni dan Kerajinan. S1 UPI bdg '97 

■ Karya/Pameran/Eksibisi danTahun Pelaksanaan 

1. Aktif pameran di kampus-kampus dari tahun 1991-2000 

2. Terlibat di beberapa proyek team animasi 

■ Buku yang Pernah dibuat llustrasi danTahun Pelaksanaan 

Sudah 1000 lebih buku yang telah diillustrasikan di penerbit-penerbit besar di Indonesia 


272 ) Buku Siswa SD/Ml Kelas \/ 






